TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 11 

TERBIT PADA HARI SENIN 

7 OKTOBER 2019 

Rpl0.000/eks | 12 Halaman 


Kebanggaan Anak Negeri 



MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



Lahan Kilang Inpex Harus Diamankan 

SAUMLAKI - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH menyatakan perusahaan minyak dan gas asal Jepang, 
Masela Ltd harus memastikan lokasi tepat pembangunan fasilitas 
darat dari gas alam cair (LNG) Blok Masela yang dideklarasikan 
da di Pulau Yamdena, Kecamatan Tanimbar Selatan. 

“Inpex sampai sekarang belum juga menentukan lokasi 
mana yang nantinya mau dipakai, supaya diamankan oleh 
pemda dari sekarang. Akhirnya banyak yang masih bers¬ 
pekulasi. Kalau nanti tidak jadi disitu, kan rugi sendiri... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Tanimbar Cerdas Mulai dari PAUD 

SAUMLAKI - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kes¬ 
ejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Joice M. Fatlolon Pentury, SP menegaskan untuk mencerdaskan 
para gerenasi emas Tanimbar harus dimulai dari Pendidikan 
Anak Usia Dini. Ia menuturkan sesuai amanat Undang-Un¬ 
dang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendi¬ 
dikan nasional menyatakan bahwa PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui 

BERSAMBUNG KE HAL.11 





MANtlNMAL SffllMDfiK]©®!! CS4k®© 
1 KOOU3 1S07/SAUJLAKITA. MIS 


LERMATAN - Komando Distrik Militer (Kodim) 
1507/Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
menggelar upacara pembukaan kegiatan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun 
Desa (TMMD) yang ke-106 Tahun 2019. 

Kegiatan TMMD Tahun ini dilaksanakan pada Rabu 
(2/10) hingga Kamis (31/10/2019) dengan tema “Melalui 


TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan Un¬ 
tuk Kesejahteraan Rakyat’ dan dilakukan di Desa Boma- 
ki dan Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Pada laporan kesiapan, Dandim 1507/Saumlaki, Letkol 
Inf Rahmad Saerodin, S.I.P mengatakan bahwa kegia¬ 
tan TMMD Tahun ini berjalan berdasarkan surat tele¬ 
gram rahasia Danrem dengan nomor 151/ Bny Nomor 


STR/45/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang perintah un¬ 
tuk menyusun dan merencanakan sasaran program terpa¬ 
du TMMD ke -106 Tahun 2019 dan program kerja Kodim 
1507/Saumlaki tahun 2019 tentang pelaksanaan program 
TMMD dengan tujuan untuk mewujudkan ruang, alat dan 
kondisi juang serta Kemanunggalan TNI bersama rakyat.. 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Pengukuhan dan Apresiasi Bunda PAUD 

SAUMLAKI - Dinas Pendidikan dan Ke¬ 
budayaan (Dispenbud) Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar menggelar acara pengukuhan 
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
se-Tanimbar dan lomba apresiasi bunda 
PAUD Tahun 2019 pada Selai (1/10). 

Dalam sambutannya, Bunda PAUD 
Tanimbar, Joice M. Fatlolon Pentury, SP 
mengatakan bahwa PAUD memiliki peran 
yang strategis dalam pengembangan sum¬ 
ber daya manusia (SDM) Indonesia, secara berharap kepada seluruh Bunda PAUD 

khusus di Bumi Duan Lalat dan sebagai agar mampu aktif terlibat dalam men- 
wadah untuk memaksimalkan pencapaian dorong dan mengembangkan layanan 
tumbuh kembang anak, sehingga menjadi PAUD yang terintegrasi dan melibatkan... 

modal pembangunan berdaya saing tinggi. bersambung ke hal.ii 





Mabes AL Tinjau Dermaga 


Kejutan Polres MTB di HUT TNI 


Pelni Imbau Penumpang Beli Tiket Awal 


SAUMLAKI - PT. Pelayaran Nasi¬ 
onal Indonesia (Pelni) (Persero) Sub 
Cabang Saumlaki mengimbau ke¬ 
pada seluruh masyarakat di daerah 
tersebut untuk merencanakan per¬ 
jalanan dan membeli tiket lebih awal 
karena per tanggal 1 Agustus 2019 pi¬ 
haknya telah menerapkan kebijakan 
sistem tiket online ‘one man one seat’ 
atau ‘satu tiket satu tempat tidur’ yang 
disesuaikan dengan kapasitas kapal. 

Kepala Kantor PT. Pelni Sub Cabang 
Saumlaki, Obednego Manuhuwa 
menjelaskan bahwa hal yang dilaku¬ 
kan pihaknya berdasarkan pada ke¬ 


bijakan dari Kementerian Perhubungan 
dan merupakan komitmen jajaran PT. 
Pelni untuk memberikan pelayanan ter¬ 
baik kepada masyarakat dalam hal ken¬ 
yamanan dan keselamatan penumpang 
selama pelayaran. 

BERSAMBUNG KE HAL.II 

Sekapur Sirih dari Rambo 

Beta sekarang ini ada prihatin 
deng dana desa yang penggunaan 
su seng keliatan jelas tiap-tiap desa 
di Tanimbar. Sepertinya kades-kades 
ada menghilang deng akang pu... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 




1,000 Gempa Susulan 


3 Pesan Jokowi ke TNI 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.08 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















































02 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 



Perayaan HUT TNI ke 74 di Mapolres MTB 


SAUMLAKI - Tentara Nasional In¬ 
donesia (TNI) di wilayah Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar menggelar 
upacara HUT ke-74 di lapangan 
Apel Polres Maluku Tenggara Barat 
(MTB) pada Sabtu (5/10) pagi. 

Upacara yang bertemakan ”TNI 
Profesional Kebanggaan Rakyat C£ ini 
dihadiri oleh Wakil Bupati Tanim¬ 
bar, Agustinus Utuwally, Kapolres 
MTB Andre Sukendar, Dandim 


Saumlaki Letkol Rahmad Saero- 
din, Danlanal Saumlaki Letkol Laut 
Hartanto, Sekretaris Daerah Piter- 
son Rangkoratat, perwakilan Yonif 
734 SNS, perwakilan SubdenPOM 
dan Perwakilan Kejari Saumlaki. 

Bertindak selaku inspektur upaca¬ 
ra, Komandan Satuan Radar (Dan- 
satradar) 245 Saumlaki Letkol (Lek) 
Gatot Waseso, ST, M.Pol, Perwira 
Upacara Kapten Laut (S) Kristan- 


to Basuki dan Komandan Upacara 
Kapten Laut (P) Abson Nizam,S. 
Sos,sementara Pengucap Sapta mar¬ 
ga Letda Laut Hanung Sasongko. 

Kapolres Sukendar bersama jajaran 
memberikan kejutan kepada jajaran 
TNI dengan menghadirkan 4 Jenis 
kue ulang tahun, dimana 3 kue lain¬ 
nya disesuaikan dengan 3 matra yang 
ada di TNI yakni AD, AL dan AU. 

Wabup Utuwaly menyerahkan 


kue tersebut kepada Komandan 
Lanal Saumlaki, Kapolres menyer¬ 
ahkan kue kepada Dandim 1507 
Saumlaki, Sekda Rangkoratat 
menyerahkan kue kepada Koman¬ 
dan Satuan Radar 245 Saumlaki, 
serta perwakilan Kajari kepada 
perwakilan dari Yonif 734 SNS 
Saumlaki dan Kasat Binmas Pol¬ 
res MTB Kompol Simon Mansile- 
ty menyerahkan kue kepada per¬ 
wakilan Subdenpom Saumlaki. 

Setiap pimpinan TNI juga 
menyuapi kue ulang tahun tersebut 
kepada perwakilan semua satuan 
baik dari TNI maupun Polri. 

Kapolres Sukendar mengatakan 
hal ini merupakan simbol kesatuan 
didalam TNI Polri. “TNI dan Polri 
adalah satu kesatuan yang bertu¬ 
gas untuk kepentingan Bangsa dan 
Negara demi kenyamanan kepada 
masyarakat, Sinergitas ini akan 
terus ada dijiwa dari para Anggota 
TNI maupun Polri,” ungkap dia. 

Sementara itu, para komandan 
dan jajaran dari satuan TNI juga 
mengucapan terima kasih kepada 
Polri dalam hal ini Polres MTB atas 
sumbangsihnya dalam bingkaian 
persaudaraan yang selama ini su¬ 
dah terjalin sangat erat. (Mil) 


7 Warga Tanimbar Mengungsi dari Wamena 


KPPN Saumlaki Gelar Sosialisasi LLTA 


TIMI KA - Ikatan Kerukunan 
Kepulauan Tanimbar (IKKT) Ka¬ 
bupaten Mimika, Provinsi Papua 
memfasilitasi kepulangan 7 wargan¬ 
ya yang merupakan pengungsi dari 
Wamena, Kabupaten Jayawijaya 
setelah difasilitasi kepulangan mer¬ 
eka oleh pihak TNI AU dari Wame¬ 
na ke Timika, Selasa (1/10) lalu. 

Salah satu pengungsi dari Wame¬ 
na, Yonisia Batseran yang berprofesi 
sebagai seorang guru di SMP YPPK 
Santo Thomas yang berlokasi di 
Jalan Ahmad Yani Wome di ketika 
ditemui di Timika mengungkapkan 
kalau dirinya merasa trauma akibat 
kerusuhan yang terjadi di Wamena 
beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan, saat terjadi ker¬ 
usuhan, pihak sekolah telah mel¬ 
iburkan aktifitas belajar mengajar 
dan mengumukan kepada para 
siswa agar pulang, karena kondisi 
kota yang tidak aman. 

“Kita tinggal di kompleks guru 
jadi pada saat murid dipulangkan 
setelah itu mereka mendobrak pin¬ 
tu pagar dan melempar rumah ser¬ 
ta membakar sekolah,” kata Yonisia 
ketika ditemui di salah satu pengi¬ 
napan di Mimika, Selasa (1/10). 

Selanjutnya para guru di perbo¬ 
lehkan pulang kerumah. Saat tiba 
didalam rumah bersama anaknya 
dan hendak mengunci pintu, ti¬ 
ba-tiba rumahnya dihujani batu 
dari arah depan, dan samping. 
Karena panik ia mendorong kursi 
sofa untuk memalang pintu. 

Ia bersama anaknya bergegas 
bersembunyi di dalam kamar, kare¬ 
na merasa tidak aman, selanjutnya 
ia bersama anaknya menyelamatkan 
diri dibawa meja kompor di dapur. 

“Kami terjebak di bawa meja kom¬ 
por, kami palang pintu pakai kursi sofa 
setelah itu beberapa saat itu terdengar 
bunyi tembakan sehingga kami diung¬ 


sikan ke Polres,” kenangnya. 

Ia mengungkapkan, untuk keluar 
dari kota Wamena, dirinya bersa¬ 
ma keluarga harus mendaftar di 
Lanud Wamena sambil menunggu 
giliran berangkat dengan dua tu¬ 
juan Jayapura dan Timika. Meng¬ 
ingat akses transportasi ke Saum¬ 
laki lebih mudah melalui Timika 
ketimbang Jayapura, sehingga 
dirinya memutuskan untuk men¬ 
gungsi ke Timika bersama warga 
Tanimbar lainnya. 

“Saya trauma jadi saya mau keluar 
dari Wamena, masih banyak warga 
yang masih disana sambil tunggu 
giliran berangkat,” ungkapnya. 

Sementara itu IKKT Mimika Kar- 
el Watunwotuk mengatakan, terkait 
dengan pengungsi dari Wamena 
asal Tanimbar yang sudah berada 
di Mimika akan fasilitasi oleh pi¬ 
hak kerukunan IKKT. Karena su¬ 
dah menjadi tanggung jawab IKKT 
Mimika mereka berada di Mimika 
dengan sumbangan sukarela dari 
warga Tanimbar. “Kami akan mem¬ 
fasilitasi kepulangan warga kami,” 
kata Karel saat mengunjungi warga 
pengungsi, Selasa (1/10) 

Sementara itu Ketua Komisi A 
DPRD Mimika Saleh Alhamid 
mengatakan, terkait pengungsi 
dari yang mengungsi ke Timika, 
perlu ada perhatian dari pemerin¬ 
tah untuk menyiapkan posko atau 
memfasilitasi untuk kepulangan 
mereka, terlepas dari kerukunan 
atau paguyuban yang ada di Mim¬ 
ika, karena para pengungsi yang 
datang dalam jumlah banyak dan 
membutuhkan berbagai bantuan 
guna mencukupi kehidupan mere¬ 
ka selama menjadi pengungsi. 

“Perlu ada campur tangan pe¬ 
merintah karena ini eksodus,” 
kata Saleh saat ditemui saat me¬ 
ngunjungi pengungsi. (Lll). 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan Per- 
bendahayaan Negara (KPPN) Saum¬ 
laki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku menggelar sosialisasi 
tentang Langkah-Langkah Menghada¬ 
pi Akhir Tahun Anggaran (LLTA) atau 
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan 
Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2019 
pada Rabu (30/10/2019). 

Kegiatan yang rutin dilakukan dengan 
tajuk ‘Langkah-Langkah Akhir Tahun 
2019 Training Sakti Berbasis Web dan 
Aplikasi Komunikasi Sakti Tahap III 
Tahun 2019’ ini melibatkan seluruh 
Satuan Kerja (Satker) dalam lingkup 
pembayaran KPPN Saumlaki sebagai 
salah satu agenda tahunan dalam rang¬ 
ka pelaksanaan anggaran di akhir tahun 
dengan tujuan untuk memberikan in¬ 
formasi yang jelas tentang pelaksanaan 
anggaran negara di akhir tahun 2019 
sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
No.Per-13/PB/2019. 

Dalam sambutannya, Kepala KPPN 
Saumlaki, Ende Johana Surya men¬ 
gatakan kegiatan yang digelar terse¬ 
but memiliki tiga agenda utama yang 
penting dalam pelaksanaan Angga¬ 
ran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), yaitu terkait dengan proses 
pencairan dana, penyetoran penerimaan 
dan mekanisme pelaporan yang akan 
dilakukan pada akhir tahun anggaran. 

Serta perwujudan modernisasi pe¬ 
layanan DJPb, khususnya KPPN demi 
mempercepat dan kelancaran pelak¬ 
sanaan APBN dengan menggunakan 
media teknologi informasi, seperti in¬ 
formasi Implementasi Sistem Akuntansi 
Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) yang 
berbasis Web. 

“Semua langkah-langkah pengenalan 
dan penyatuan pemahaman ini dilaku¬ 
kan oleh KPPN Saumlaki, semata-mata 
demi upaya maksimal dalam melayani 
stakeholders. Mari pedomani dan pa¬ 
hami dengan baik, sehingga mampu 
melalui akhir tahun dengan lancar dan 


benar,” kata dia di Aula KPPN Saumlaki. 

Kemudian kegiatan berlanjut dengan 
sosialisasi Implementasi Sakti berbasis 
Web sebagai upaya mempublikasikan 
kepada para pengguna di Satker Ke- 
menterian atau Lembaga (K/L) secara 
dini tentang sistem anggaran berba¬ 
sis teknologi informasi tersebut dan 
penyerahan sertifikat kepada bendahara 
satker mitra kerja KPPN Saumlaki yang 
telah lulus dalam ujian sertifikasi benda¬ 
hara periode II Tahun 2019, diantaranya 
Yayu Sade, Bendahara Stasiun Geofisika 
Saumlaki, Azelina Lekahena dari Kejak¬ 
saan Negeri MTB dan Benoni Hukom 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) MTB. 

“Satker minimal pertama tahu karena 
memang syarat utama dari Sakti ada¬ 
lah menggunakan internet. Jadi syarat 
utama jaringan internet harus baik 
dulu. Syarat ini untuk saat ini lebih baik 
jaringan internetnya sambil mungkin 
kita menunggu dari pemda setempat 
bisa mengadakan jaringan yang lebih 
baik hingga semua satker di wilayah 
Kepulauan Tanimbar, khususnya di 
kota Saumlaki bisa segera mengimple¬ 
mentasikan sakti ini,” harap Surya. (L02) 


NOMOR PENTING 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















TANIMBAR RAYA 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 ifeLelemuku 


Perwakilan Mabes ALUn jau Pembangunan Dermaga Lanal 


OLILIT - Perwakilan Markas 
Besar Angkatan Laut (Mabesal) 
melalui Sekdis Fasilitas Pangkalan 
TNI AL (Faslanal) Kolonel Laut 
(T) Suwardi melakukan peninjauan 
langsung pembangunan Dermaga 
Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) 
Saumlaki pada Rabu (2/10). 

Menurut Kolonel Laut (T) Su¬ 
wardi, pembangun dermaga tersebut 
sangat penting untuk memperkuat 
fungsi dan tugas Lanal Saumlaki dalam 
menjaga perairan Kepulauan Tanim- 
bar yang berbatasan langsung dengan 
negara Australia. Selain itu, dermaga 
itupun bisa sebagai lokasi rekreasi bagi 
masyarakat Bumi Duan Lolat. “Tu¬ 
juan saya dari mabes ke sini untuk 
meninjau pembangunan dermaga 
Lanal Saumlaki yang sama sekali ti¬ 
dak merusak ekosistem, tetapi justru 
nanti dengan dermaga ini kondisi 
ekositim kami lindungi,” kata dia 

Suwardi menilai alam dan 
lingkungan di Tanimbar masih san¬ 
gat alami dan indah, sehingga di¬ 


rinya berjanji pihaknya akan terus 
mempertahan kelebihan itu dengan 
membuka akses menuju dermaga 
sebagai salah satu tujuan wisata bagi 
masvarakat setempat yang tetap asri. 

“Saya lihat alam dan linglmngan dis- 
ini masih asri dan akan dipertahankan 
terus. Justru setelah dibangun, tempat 
kita ini akan lebih asri,” tambahnya. 

Dalam kunjungan tersebut juga 
Kolonel Suwardi bersama Kadis 
Faslan Lantamal IX Letkol Laut 
(KH) Jamaluddin dan Letkol Laut 
(T) Endang Subianto (Duk Matai) 
bersama Perwira Staf dan Personil 
Lanal Saumlaki melakukan Funbike 
bersama atau Gowes dengan rute 
dari Hotel Beringin Dua di Jalan 
Mathilda Batlayeri menuju terminal 
pasar Omele Desa Sifnana, kemudi¬ 
an lanjut ke Jalan Poros Desa Olilit 
dan berakhir di Mako Lanal Saum¬ 
laki. Setelah itu, bersama dengan 
Direktur PT. Matra Naluri Muda, 
Hj. Burhadi Hermansyah melaku¬ 
kan lepas liar penyu di laut. (L02) 




#C jy| 

K 'w— 




'Mm 


1 # Ifjpp 





KP2KP Data Wajib Pajak di Pasar Omele 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpa¬ 
jakan (KP2KP) Saumlaki menggelar 
kegiatan pendataan profile wajib 
pajak dan sosialisasi ‘door to door’ 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
23 tentang pajak penghasilan atas 
penghasilan yang diterima atau di¬ 
peroleh wajib pajak yang memiliki 
peredaran usaha bruto tertentu di 
Pasar Omele, Desa Sifnana, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Menurut Kepala KP2KP Saumla¬ 
ki, Kukuh Hanna Prapanca bahwa 
kegiatan tersebut dilakukan oleh 
Tim Canvassing KP2KP Saumlaki 
dengan tujuan untuk mengupdate 
profile Wajib Pajak di Pasar Omele 
baik yang sudah mempunyai No¬ 
mor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dan bagi yang belum mendaftarkan 
diri untuk memperoleh NPWP. 

“Selain itu juga tim tersebut 
melakukan sosialisasi PP Nomor 
23 yang memuat tentang tarif Pajak 


Penghasilan (PPh) untuk peredaran 
bruto sampai dengan 4,8 Milyar se¬ 
tahun yang dulunya pajaknya 1% 
sekarang tarifnya turun menjadi 
0,5%,” kata dia pada Minggu (6/10. 

Kegiatan pendataan akan dilaku¬ 
kan pada setiap Senin hingga Rabu 
setiap minggu bulan berjalan pada 
16 September 2019 hingga 31 De¬ 
sember 2019 di berbagai tempat 
usaha di Tanimbar agar lebih efek¬ 
tif dan efisien, maka tim langsung 
dibagi menjadi lima tim yang mas¬ 
ing-masing terdiri dari dua anggota. 

“Kegiatan ini mendapatkan sam¬ 
butan yang hangat dari para pelaku 
usaha. Banyak dari pelaku usaha 
yang masih bingung bahkan belum 
mengetahui seperti apa kewajiban 
perpajakannya. Sehingga dengan 
adanya kegiatan ini Wajib Pajak 
diharapkan dapat memahami dan 
lebih aktif lagi dalam pelaksanaan 
kewajiban perpajakan usaha yang 
dimiliki,” papar Prapanca. (Mil) 



Kadis Pendidikan akan Benahi PAUD 


SAUMLAKI - Kepala Dinas Pen¬ 
didikan dan Kebudayaan (Kadis- 
pendikbud) Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Drs. 
Herman Yoseph Lerebulan menilai 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
di Tanimbar harus dibenahi kembali. 

Ia mengatakan hal tersebut ber¬ 
dasarkan hasil evaluasinya selama 
tiga bulan menjabat sebagai Kadis- 
pendikbud Tanimbar. Menurutnya 
PAUD yang berada di desa harus 
diseragamkan dalam pengawasan 
Kepala Desa (Kades) agar mampu 
disikronkan dengan Dana Insentif 
Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). 

“Dari evaluasi saya selama tiga bu¬ 
lan terakhir adalah kita harus menga¬ 


tur kembali keberadaan PAUD yang 
berada di desa-desa itu harus ada 
dibawah pengawasan kepala desa,” 
ujar Lerebulan pada Selasa (1/10). 

“Ia menambahkan di tahun 2019 
ini pihaknya akan menginventarisir 
sebanyak 131 PAUD di Bumi Duan 
Lolat agar di tahun 2020 depan pi¬ 
haknya mampu melakukan pengua¬ 
tan secara organisasi PAUD yang 
mengatur tentang manajemen, pem¬ 
biayaan dan sarana serta prasarana. 

“Supaya di tahun 2021 mas¬ 
alah-masalah baik ketenaga ker¬ 
jaan, sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dan organisasi di desa 
itu semakin kita perkuat,” tambah 
mantan Sekwan DPRD itu(. L02) 


Damkar Padamkan 3 Kebakaran Lahan 


SAUMLAKI - Pemadam Keba¬ 
karan (Damkar) Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku berhasil memadamkan 
enam kebakaran lahan diTansel. 

3 lahan tersebut berada terjadi pada 
Senin (30/9) di tiga lahan berbeda, 
diantaranya lahan milik Kong Heng 
dengan alamat di belakang kantor 
Dinas Perumahan dan Kawasan Per¬ 
mukiman di Jalan Bukit Duri den¬ 


gan luas kurang lebih 50 x 50 meter, 
depan Kantor Kejaksaan Negeri 
Saumlaki di Jalan Ir. Soekarno den¬ 
gan luas 20 x 50 meter di lahan. 
Kemudian di lahan milik Heri Tan- 
jaya di Jalan Trans Yamdena yaitu 
50 meter dari Yonif 734/SNS den¬ 
gan luas kurang lebih 20 x 50 me¬ 
ter. Penyebab kebakaran tersebut 
diperkirakan berasal dari pemba¬ 
karan sampah dan punting rokok 
yang dibuang oleh masyarakat. (L01) 


Momentum Wajib Berbahasa Tanimbar 


SAUMLAKI - Di momen Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar yang ke-20 
pada Jumat (4/10), Bupati Petrus 
Fatlolon, SH., MH mengimbau 
masyarakat Tanimbar untuk lestari¬ 
kan bahasa daerah. 

Hal tersebut terlihat dari pelaksa¬ 
naan upacara memperingati HUT 
tersebut yang di gelar di Lapangan 
Mandriak Desa Sifnana, Kecamatan 
Tanimbar Selatan (Tansel) berjalan 
dnegan menggunakan salah satu 
bahasa daerah yang terdapat di Ta¬ 
nimbar, yaitu bahasa Fordata. 
Menurut Bupati Fatlolon ini adalah 
momentum yang sangat penting 
untuk mengangkat kembali budaya, 
kearifan lokal Tanimbar, seperti pa¬ 
kaian tenun dan adat istiadat, terma¬ 


suk bahasa daerah yang terdiri dari 
lima bahasa, yaitu Fordata, Yamde¬ 
na, Selwasa, Makatian dan Selaru. 
“Ini momen penting dimana 
kita mulai mengangkat kembali 
kekayaan budaya kita termasuk ba¬ 
hasa. Bahasa Fordata merupakan 
bahasa adat yang resmi berlaku dari 
ujung Molu Maru sampai ke ujung 
selaru, karena itu mulai tahun 2019 
ini kita jadikan momentum penting 
untuk mengangkat budaya, keari¬ 
fan lokal Tanimbar, baik itu berupa 
tenun, bahasa dan adat istiadat. Ba¬ 
hasa harus kita pelihara terus jan¬ 
gan sampai punah. Selain itu juga 
harus ada program untuk bahasa 
daerah dijadikan sebagai salah satu 
mata pelajaran dan muatan lokal di 
sekolah- sekolah,” harapnya. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























|| 04 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Antisipasi Hoaks Pasca Gempa di Ambon dan Seram 


AMBON - Pemerintah bersama 
BNPB, TNI, Polri terus melakukan 
pendekatan kepada warga untuk tidak 
terpancing hoaks pascagempa Am¬ 
bon dan Seram M 6,5 yang terjadi be¬ 
berapa waktu lalu (26/9). Tim gabun¬ 
gan masih terus mengimbau warga 
untuk kembali ke rumah mereka. 

Tim Reaksi Cepat BNPB (TRC) 
menyampaikan bahwa camat, kepala 
desa, babinsa dan babinkamtibmas 
di wilayah Kabupaten Seram Bagian 
Barat telah melakukan penjelasan 
kepada warga sejak beberapa hari 
lalu, selepas gempa yang terjadi pada 


pukul 06:46:45 WIB. Ketika hoaks 
yang berisi tentang adanya gempa 
dan tsunami dalam waktu dekat, 
warga memilih mengungsi secara 
tersebar di dataran yang lebih tinggi. 

Sebagian warga masih percaya 
hoaks tersebut sehingga ada yang 
mengungsi ke bukit secara tersebar 
dan sulit dijangkau personel gabun¬ 
gan. Kondisi tersebut justru menye¬ 
babkan kualitas kesehatan warga 
menurun seiring turunnya hujan. 

Namun demikian, dari upaya yang 
dilakukan setelah beredarnya isu ti¬ 
dak benar sejak hari kedua, sejumlah 


warga yang mengungsi memutus¬ 
kan untuk kembali ke rumah mas¬ 
ing-masing. Hal tersebut dilihat dari 
berkurangnya jumlah penyintas hing¬ 
ga 72.000 jiwa sejak Selasa (1/10). 

Mengupayakan penyadaran terh¬ 
adap hoaks, Kepala Sub Direktorat 
Peringatan Dini BNPB Abdul Mu- 
hari, Peneliti Badan Geologi Cipta 
dan perwakilan BPBD Provinsi 
Maluku memberikan keterangan 
secara langsung melalui TVRI 
Ambon pagi ini (2/10). Muhari 
menyampaikan mengenai karak- 
terter dan historis gempa di Am¬ 


bon sehingga masyakarat memili¬ 
ki pengetahuan dan kesiapsiagaan 
menghadapi potensi gempa. 

Berdasarkan informasi BMKG 
(1/10), total gempa susulan berjum¬ 
lah 782 dan gempa yang dirasakan 
82 kali. Dilihat dari gempa susulan 
yang terjadi, frekuensi cenderung 
turun. Data sementara per 1 Okto¬ 
ber 2019 mencatat total penyintas 
berjumlah 115.290 jiwa. Jumlah 
penyintas terbesar terdapat di Ka¬ 
bupaten Seram Bagian Barat dengan 
jumlah 36.391 jiwa, Maluku Tengah 
50.250, dan Kota Ambon 28.649. Se¬ 
mentara itu, total rumah rusak ber¬ 
jumlah 6.184 unit dengan rincian 
di wilayah Maluku Tengah rumah 
rusak berat (RB) 1.635 unit, rusak 
sedang (RS) 956 dan rusak ringan 
(RR) 2.120. Rumah rusak di wilayah 
Seram Bagian Barat RB 259 unit, 
RR 681, sedangkan di wilayah Kota 
Ambon RB 96, RS 145 dan RR 292. 

Hingga kini, masing-masing 
wilayah yang terdampak gempa 
terus melakukan upaya penanga¬ 
nan darurat bencana. Masa tanggap 
darurat sementara ini akan berakh¬ 
ir pada 9 Oktober 2019 nanti. (P01) 



BOBONG - Dalam akhir masa 
jabatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau 
Taliabu, Maluku Utara, menge¬ 
sahkan lima Rancangan Peraturan 
Daerah (Ranperda).Paripurna terse¬ 
but, berlangsung di ruang paripurna 
DPRD Taliabu, pada Minggu (29/9). 

Dalam paripurna tersebut di 
hadiiri oleh Wakil Bupati Pulau 
Taliabu, sebelas anggota DPRD dan 
dua unsur pimpinan DPRD beser¬ 
ta Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) dilingkup Pemkab Taliabu. 

Lima ranperda yang telah di 
usulkan oleh pemda dan di sepa¬ 
kati oleh tiga fraksi yakni Fraksi 
Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi 
Poros Taliabu dan kini telah di 
sahkan oleh DPRD Taliabu se¬ 
bagai peraturan daerah (perda). 

Lima ranperda yanng telah di sepa¬ 
kati oleh Pemda Pulau Taliabu dan 
DPRD Pulau Taliabu dan di sah¬ 
kan sebagai peraturan daerah yak¬ 
ni. Ranperda tentang perlindungan 


LANGGUR - Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Anugerah Ohoijang 
Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) 
mulai melakukan inovasi pendidikan 
dengan membentuk English Club 
untuk meningkatan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang handal dan siap 
berkompetisi di era globalisasi. 

Kepala SMP Anugerah Ohoijang 
Dj. R. Moriolkosu mengatakan bah¬ 
wa ada sebuah perubahan besar par¬ 
adigma sehingga jajaran pendidikan 
harus banyak berinovasi salah satunya 
melalui pembentukan English Club. 

Dikatakan, Moriolkosu bahwa En¬ 
glish Club dalam pembentukan Ma¬ 
jalah Dinding dimasukan pada ruang 
informasi Kementeria Pendidikan 
sehingga memiliki nilai tamba in¬ 
formasi. Terkait dengan hal ini pem¬ 
bentukan English Club tersebut telah 


dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Ranperda tentang tanggung jawab 
lingkungan sosial perubahan, Ran¬ 
perda tentang pernyertaan modal 
kepada bank Maluku Utara, Ranper¬ 
da tentang pengelolaan sampah, dan 
ranperda tentang penyelenggaraan 
perumahan dan pemukiman. 

Dalam sambutan Bupati Pulau 
Taliabu yang di wakili oleh Wakil 
Bupati Pulau Taliabu Ramli mem¬ 
beri apresiasi kepada anggota 
DPRD masa bakti 2014-2019 yang 
telah banyak melahirkan peratur¬ 
an daerah. “Atas nama Pemerintah 
Daerah memberikan apresiasi ke¬ 
pada Anggota DPRD Pulau Tali¬ 
abu masa bakti 2014-2019 yang 
telah banyak melahirkan Peraturan 
Daerah serta mampu menjadi mitra 
yang baik bagi pemerintah daerah 
bahkan sampai di penghujung masa 
jabatanpun masih tetap semangat 
membahas dan melahirkan beber¬ 
apa ranperda yang sangat penting 
bagikita semua” ungkap Ramli. (K16) 


dibuat Majalah Dinding yang mengin¬ 
formasikan sistem pembelajaran 
dan informasi berbahasa Inggris yan 
dikoordinir oleh Guru Bahasa Inggris 
Julian Rahayaan, mengatakan English 
Club ini untuk meningkatkan sistem 
informasi pendidikan yang transparan 
berbasis bahasa Inggris. 

Pada kesempatan tersebut juga 
dilakukan Pelantikan Pengurus Or- 
gansasi Intra Sekolah (OSIS) Periode 
2019-2020 melalui janji Pengurus 
serta Pelantikan oleh Kepala Seko¬ 
lah SMP Anugerah. Untuk Pengu¬ 
rus OSIS dimulai dari Ketua Johan 
Hosea Albertus dan Sekretaris Erik 
Yance Masbaitbun serta seksi pen¬ 
dukung lainnya. Kegiatan tersebut 
dikoordinir langsung oleh A. Msom- 
be dengan menghadirkan Pengelola 
Media Center Kominfo Malra. (K 16) 


TIAKUR - Sekretaris Daerah 
(Sekda) Maluku Barat Daya 
(MBD), Drs. Alfonsius Siamiloy, 
M.Si pada Selasa (1/10) memimpin 
acara Penyerahan SK Pengangka¬ 
tan Calon Pegawai Negeri Sipil Ta¬ 
hun 2018 secara simbolis di ruang 
rapat Kantor Bupati MBD. 

Sekda didampingi oleh Kepa¬ 
la BPKSDM, Korneles Knyartutu, 
S.Sos menyerahkan SK kepada dua 
orang perwakilan Calon Pegawai 
Negeri Sipil dari 170 Calon Pegawai 
Negeri Sipil hasil seleksi tahun 2018. 

Setelah penyerahan SK CPNS 2018 
secara simbolis dalam sambutannya 
Sekretaris Daerah membagi sedikit 
pengalamannya pada awal mem¬ 
ulai karir birokrasi hingga saat ini 
dan memberi arahan serta himbau- 
an-himbauan kepada para CPNS 
sebelum melaksanakan tugas ditem- 


AMBON - Pangdam XVI Pattimura 
Mayjen TNI Marga Taufiq bersama 
dengan PJU (Pejabat Utama) Kodam 
XVI Pattimura menyambangi tenda 
pengsungsian yang berada di Kampus 
Darusalam Tulehu, Negeri Tulehu, 
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Ma¬ 
luku Tengah, pada Jumat (4/10). 

Pangdam beserta rombongan dis¬ 
ambut langsung oleh Dandim 1504/ 
Ambon Kolonel Kav Cecep Tandi 
Sutandi, Daramil Salahutu Lettu 
Inf. A. R. Nakul, Kapolsek Salahutu 
AKPI. Risambessy S. Sos dan Kepa¬ 
la BPBD Maluku Tengah Bapak Ir. 
Bob Rahmat kemudian bersama 
sama menuju ke tenda pengung¬ 
sian. Pangdam memberikan sejum¬ 
lah bantuan berupa uang, sembako, 
obat-obatan, tenda dan lain-lain. 

Setelah selesai mengunjungi war¬ 
ga yang berada di tenda pengungsi 
korban bencana alam gempa bumi, 
Pangdam XVI Pattimura beserta 
rombongan menuju ke Rumah Sakit 
Darurat dr. H. Ihak Umarella yang 


pat masing-masing terutama agar 
tidak terlibat dalam politik praktis. 

“Kita sudah sama-sama tahu bah¬ 
wa daerah ini adalah daerah kepu- 
lauan yang terdiri atas pulau-pulau 
dan desanya terpencil, banyak yang 
tidak terakses jaringan listrik, se¬ 
bagaimana masyarakat bisa hidup di 
sana, kita juga pasti bisa hidup, den¬ 
gan mencintai daerah tempat tugas 
kita pasti akan memberikan berkat 
tersendiri bagi kita”, kata Drs. A. Si¬ 
amiloy, M.Si dalam sambutannya. 

Harapan kedepannya agar CPNS 
2018 dapat memberikan inovasi dan 
kontribusi yang baik bagi pemba¬ 
ngunan Kabupaten Maluku Barat 
Daya, baik dalam bidang birokrasi, 
kesehatan, dan yang paling uta¬ 
ma dalam bidang pendidikan agar 
dapat melahirkan tunas bangsa yang 
cerdas di Bumi Kalwedo.( (P01) 


berlokasi di dekat tenda pengunsi- 
an dan disambut langsung oleh Di¬ 
rektur Rumah Sakit Ishak Umarella 
dr. Dwimurti Nuryantii Sp.A,.Ms.c 
kemudian bersama menuju ke ten¬ 
da-tenda Pasien rawat inap serta me¬ 
lihat langsung keadaan pasien rawat 
inap maupun pasien korban luka atas 
bencana alam gempa bumi. 

Pangdam turut mengucapkan teri- 
makasih kepada pihak Rumah Sakit 
dr. H. Ishak Umarella yang telah 
mendirikan Rumah Sakit darurat seh¬ 
ingga pertolongan kepada warga yang 
sakit dapat ditangani secara cepat dan 
maksimal. “Perlunya penambahan 
tenaga medis dokter perawat maupun 
bidan, dan yang terpenting tenaga 
Dokter ditambah sehingga dapat sal¬ 
ing membantu dalam menangani pa¬ 
sien gempa bumi,” kata dia. 

Pukul 14.46 Wit Pangdam XVI 
Pattimura beserta rombongan 
meninggalkan lokasi pengungsian 
Darussalam Tulehu dan kemba¬ 
li menuju Kota Ambon. (M01) 


SMP Anugerah Ohoijang Bentuk English Club 


Pangdam Kunjungi Pengungsi di Tulehu 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








MALUKU RAYA 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - OKTOBER 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

RABU 

16 Oktober 

10.00 WIT 

16 Oktober 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

28 September 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

26 Oktober 

01.00 WIT 

26 Oktober 

03.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

25 September 

06.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

02 NovembeH^k.OO WIT 

3 

KM PANGRANGO 


DOCKING 


DOCKING 


TEPA-MOA-KISAR (PP) 

DOCKING 


DOCKING 


DOCKING 

_ 

BANDA-AMBON 


AMBON -Ditengah berbagai ma¬ 
cam upaya merongrong Pancasila, 
tapi Pancasila sebagai Dasar Negara 
Indonesia tetap sakti. Kata Walikota 
Ambon, Richard Louhenapessy saat 
menjadi inspektur upacara (Irup) 
pada Upacara Hari Kesaktian Pan¬ 
casila yang berlangsung di Balaikota 
Ambon, Selasa (1/10). 

Walkota menjelaskan, Penempatan 
Pancasila dengan istilah Sakti bu¬ 
kan sesuatu yang basa-basi, karena 
dilalui dengan sebuah kajian ber¬ 
dasarkan fakta-fakta kenegaraan, 
fakta-fakta politik maupun fak¬ 
ta-fakta sosial.“Hal ini dibuktikan 
bahwa walaupun banyak upaya un¬ 
tuk terus merongrong Pancasila baik 
dalam bentuk unjuk rasa maupun 
bentuk-bantuk lainnya, tapi sampai 
saat ini, Pancasila sebagai dasar neg¬ 
ara kita terus terjaga,” kata dia. 

Analisis Kesenjangan Kemiskinan di MBD 


kan nilai-nilai Pancasila, keutuhan 
negara dapat terjaga. “Sebagai bagian 
dari komponen bangsa, mari kita 
terus bertekad untuk menjaga keu¬ 
tuhan negara ini lewat implementasi 
nilai-nilai pancasila,” ajak dia. 

Pada kesempatan itu, Walikota 
juga mengajak ASN Kota Ambon 
untuk lebih bijak dalam menyikapi 
situasi-situasi maupun informa¬ 
si-informasi yang tengah merebak. 

“Ditengah-tengah situasi dimana 
demonstrasi terus berlangsung untuk 
merongrong Pancasila dalam bentuk 
apapun, saya minta ASN tidak boleh 
terpengaruh dan tidak terjebak da¬ 
lam cara-cara untuk memposting 
hal-hal yang tidak saudara yakini, 
kalau saudara tidak yakini sesuatu, 
jangan saudara viralkan. Baiknya kita 
menjadi lebih bijak dalam menyika¬ 
pi sesuatu,” tutup Walikota. (K02) 

Masyarakat Ohoidertut Evakuasi Tabob 


Walikota Ambon Ungkap Pancasila Tetap Sakti 

Ditambahkan, dalam perspektif ke¬ 
percayaan warga negara Indonesia, 
harus diyakini bahwa Pancasila ada¬ 
lah anugerah dari Tuhan. “Kalau Tu¬ 
han mengijinkan negara Indonesia 
tetap menjadi negara yang berdasar¬ 
kan Pancasila, kekuatan apapun juga 
tidak akan mampu menghalau dasar 
negara ini,” tegas Walikota. 

Oleh karena itu, sebagai orang beri¬ 
man dan warga negara yang Pancas¬ 
ilais dengan tetap mengedepankan 
ketuhanan sebagai sila yang pertama 
adalah suatu Kewajiban bersama 
untuk terus berdoa meningkatkan 
ketahanan bangsa ini dengan Pan¬ 
casila sebagai dasar negara. 

Melaksanakan dan memperingati 
Hari Kesaktian Pancasila, lanjut Wa¬ 
likota, bukan sekedar kegiatan for¬ 
malitas, tapi harus dimaknai dengan 
sungguh bahwa dengan mengamal- 



TIAKUR - Pemda Maluku Barat 
Daya (MBD) melalui Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah bekerja 
sama dengan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pattimura yang di 
pimpin oleh DR. Izaac T. Matitaputty, 
SE, M.Si melaksanakan Seminar Akhir 
Analisis Kesenjangan dan Pesebaran 
Kemiskinan Antar Kecamatan di MBD 
di Ruang Rapat Bappeda, Selasa (1/10). 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris 
Daerah MBD, Drs. Alfonsius Siamiloy, 
M.Si, dan didampingi oleh Kapolres 
MBD, Perwira Penghubung TNI, Unsur 
Kejari Kabupaten MBD, Anggota DPRD 
serta dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten, Para 
Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa dan 
para peserta kegiatan lainnya. 

Dalam sambutannya Sekda men¬ 
yampaikan bahwa kemiskinan men¬ 
jadi masalah utama di kabupaten ini. 
“Dimana menurut data Kabupaten 
MBD menjadi penyumbang kemi¬ 
skinan terbesar di Propinsi Maluku. 


AMBON - Sebanyak 216 peserta 
Calon Bintara (Caba) PK Pria TNI AD 
Sumber Reguler 2019 mengikuti Si¬ 
dang Panita Pusat Pemilihan Sub Pani¬ 
tia Pusat (Subpansus) Kodam XVI/ 
Pattimura yang dipimpin langsung 
oleh Pangdam Pattimura, Mayjen TNI 
Marga Taufiq pada Kamis (3/10). 

Pangdam mengatakan, dalam si¬ 
dang pantukhir ini akan dipilih 
Caba PK Sumber Reguler sebanyak 
2.728 orang dari total alokasi Caba 
PK TNI AD sebanyak 3.178 orang 
dimana pada penerimaan prajurit 
sebelumnya telah terpilih sebanyak 
200 orang dari Pulau Terluar Sum¬ 
ber Caba PK perbatasan/pedalaman, 
94 orang Caba PK Sumber Keahlian 
dan 154 orang Caba PK Sumber 


Hasil dari diskusi ini dapat mengelu¬ 
arkan rekomendasi kepada Pemda se¬ 
hingga OPD akan langsung mengin¬ 
tervensi melalui program dan kegiatan 
sehingga target penurunan angka ke¬ 
miskinan yang telah ditetapkan di ta¬ 
hun depan yaitu 20-an % dapat tere¬ 
alisasi dari angka kemiskinan di tahun 
ini yakni 30.18%,” jelas dia. 

Dikatakan, berdasarkan tema kegiatan 
ini yaitu kesenjangan antar wilayah ke¬ 
camatan, Pemerintah menyadari bahwa 
ada kecamatan yang ekonominya sudah 
baik karena tersedianya infrastruktur 
ekonomi dan ada kecamatan yang ter¬ 
tinggal karena belum ada infrastruktur 
perekonomian yang memadai sehingga 
menjadi perhatian OPD terkait. 

Dalam akhir sambutannya Sekda 
MBD mengharapkan hasil diskusi 
ini menghasilkan sesuatu yang ber¬ 
guna untuk peningkatan ekonomi 
masyarakat Maluku Barat Daya 
di masa yang akan datang. (K06) 


Wanita. Alokasi penerimaan Caba 
2019 ini relatif lebih banyak diband¬ 
ingkan dari tahun sebelumnya. 

Lebih lanjut dikatakan, penerimaan 
Caba PK TNI AD 2019 ini terasa istime¬ 
wa dan berbeda dari tahun sebelumnya 
karena sarat akan dinamika dan tanta¬ 
ngan sejak dimulai tahapan kampanye 
sampai dengan tahap pelatihan. 

Hal tersebut tidak terlepas dari 
adanya kebijakan tentang pember¬ 
lakuan sistem zonasi pada pembagian 
alokasi penerimaan masing-masing 
Kodam. Dan perlu kita pahami ber¬ 
sama bahwa kebijakan ini merupa¬ 
kan wujud kepedulian pimpinan 
dalam rangka memenuhi kekuran¬ 
gan personel Satkowil khususnya 
di wilayah luar pulau Jawa. (M01) 


LANGGUR - Penyu belimbing 
(Dermochelys coriacea) atau dalam 
bahasa Kei disebut Tabob tetap dilind¬ 
ungi oleh masyarakat yang mendiami 
Kepulauan Kei khususnya mereka 
yang ada dilingkungan adat Nu Fit. 

Hal ini terbukti dengan dilakukan 
evakuasi kembali kehabitatnya satu 
ekor Penyu Belimbing/Tabob, yang 
sebelumnya ditemukan warga Tabob 
tersangkut oleh tali budidaya petani 
rumput di Ohoidertutu Kecamatan 
Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku 
Tenggara (Malra), Sabtu (5/10). 

Tabob ini dievakuasi kembali ke 
Laut untuk hidup bebas sekaligus 
dalam rangka melestarikan he¬ 
wan yang telah dilindungi dunia 
ini berlangsung pukul 10.00-11.30 
WIT dilakukan masyarakat bersa¬ 
ma Lembaga Swadaya Masyarakat, 
Instansi terkait Dinas Perikanan 
Kabupaten Maluku Tenggara serta 
instansi lain yang ikut hadir dalam 
evakuasi tersebut. 

Kepala Dinas Perikanan Malra 
Nicodemus Ubro, pada kesempatan 


tersebut mengatakan bahwa, mas¬ 
yarakat Ohoidertutu hari ini menun- 
jukan kepada dunia dan semua pihak 
bahwa mereka tetap memberikan 
perlindungan kepada tabob melalui 
evakuasi tabob yang saat melewati 
perairan tersebut dan akhirnya ter¬ 
sangkut tali petani rumput laut. 

“Terima kasih atas partisipasi mas¬ 
yarakat untuk terus melestarikan 
Tabob sebagai salah satu kearifan 
lokal Maluku Tenggara yang tidak 
dimiliki semua daerah di Indonesia 
bahkan dunia, apalagi Tabob juga 
merupakan icon Pariwisata Maluku 
Tenggara,” kata dia. 

Selain itu evakuasi Tabob kehabitat¬ 
nya ini untuk mengklarifikasi media 
tertentu yang menulis perburuan 
dan pembantaian penyu belimbing 
di Kabupaten Maluku Tenggara tidak 
benar, namun masyarakat setempat 
sangat menjaga Penyu Belimbing 
secara baik karena selain dilindungi 
hewan laut ini memiliki Cerita dan 
nilai sejarah masyarakat Kei um¬ 
umnya dan Nu Fit khususnya. (L02) 



216 Peserta Caba PK Ikut Pantukhir 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Tambal Pakaian Sobek Beromzet Puluhan Juta 



JAKARTA - Kejelian menangkap 
peluang amat diperlukan bagi mere¬ 
ka yang ingin menjajal bisnis. Seperti 
yang dilakukan Leony Nelwan, own- 
er dari Homwok Label. Dia meng¬ 
geluti bisnis beromzet puluhan juta 
dengan menjual totebag dengan sen¬ 
tuhan tambalan kain perca. 

Leony sang owner Homwok Label, 
mengatakan ide bisnis yang dia geluti 
berawal dari ketidaksengajaan. Kala 
itu dia menambal pakaian dan cel¬ 
ananya dengan kain perca sisa pro¬ 
duksi. Tak disangka, itu dilihat dan 
disukai oleh teman-temannya. 

Pada suatu ketika teman-temannya 
meminta jasa darinya untuk menam¬ 
bal pakaian yang divariasikan dengan 
teknik menjahit ala sashiko. Akhirn¬ 
ya dia berpikir untuk membuat pro¬ 
duk menggunakan variasi patch kain 
perca dan variasi sashiko, menjadi 
produk yang berguna dan berbeda. 
Dia memilih item produknya yang 
dijual adalah totebag. 

“Saya kan suka lihat-lihat fashion, 
update-update fashion, terus saya 
coba kok ini bagus nih teknik yang 
patch dikombinasikan dengan sashi¬ 
ko. Akhirnya dicoba buat dan mulai 
buatnya dari pakaian sendiri,” kata 
dia saat berbincang, Senin (30/9). 

Menerima banyak permintaan un¬ 
tuk mengkustom barang-barang mi¬ 
lik temannya, dia mulai kewalahan 
karena terlalu banyak. Akhirnya dia 
disarankan oleh temannya untuk 
membuat produk jadi lalu dijual. 
Dengan begitu, customer tinggal beli 
apa yang sudah ada. 

Dia menjelaskan sebenarnya tren 


patch kain perca dan sashiko sudah 
lumayan lama. Namun tidak banyak 
penjahit yang mau menggelutinya. 
Mungkin menurutnya dikarenakan 
memproduksi itu tidak hanya butuh 
keahlian menjahit tapi juga ketelat¬ 
enan. Padahal itu memiliki nilai jual. 

“Barang yang tadinya cuma simpel 
terus sebenarnya mereka nggak mau 
pakai lagi gitu, sudah berpikir ini 
sudah ada robek nih, setelah divari¬ 
asikan, dikombinasikan sama patch 
dan sashiko jadi satu barang yang 
baru dan punya nilai fashion yang 


berbeda,” terangnya. 

Bicara soal modal bisnis yang dia 
geluti bisa dibilang tak butuh mero¬ 
goh kocek dalam-dalam. Dia hanya 
menggelontorkan uang Rp 3 juta saja 
untuk membeli bahan totebag dan 
alat produksi. Sementara kain tam¬ 
balannya dari sisa-sisa produksi. 

“Saya beli bahan, bahan untuk 
dasar buat totebag itu ya. Jadi saya 
pakai kanvas. Jadi saya beli bahan 
kanvas sama modal buat produksin¬ 
ya, itu saja. Tapi kalau untuk patch- 
nya sendiri saya pakai sisa-sisa hasil 


produksian,” terangnya. 

Hasil produksi itu kemudian dia 
jual seharga Rp 120 ribu sampai Rp 
169 ribu. Segmentasi yang dia bidik 
adalah kalangan anak muda usia 16 
sampai 25-26 tahun, yaitu mulai dari 
anak SMA sampai ke mahasiswa. 

Usahanya itu membuahkan hasil 
yang tidak mengecewakan. Dia men¬ 
gaku per bulan dia bisa menganton¬ 
gi omzet antara Rp 15 juta hingga 
Rp 20 juta. “(Omzet) per bulan itu 
saya bisa sampai Rp 15 juta sam¬ 
pai Rp 20 juta,” tambahnya.(DTK) 


SURAT KETERANGAN 


Yang yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 

Tempat tanggai lahir 
Agama 
Pekerjaan 
Aiamat 


Budi Wijatno 

Ambon, 15 Februari 1975 
Islam 

Wiraswasta 

Dusun Kebun Cengkeh Desa Batu Merah 
Kec. Sirimau Kota Ambon 


Dengan ini menyatakan bahwa besi tua milik CV. Empat Lima sudah menjadi milik saya 
sepenuhnya, dan apabila di kemudian hari ada permasalahan yang muncul tentang besi tua 
tersebut dari CV. Empat Lima, saya siap bertanggung jawab. 

Demikian surat keterangan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 


Saumlaki, 26 Oktober 2018 
jang menyatakan 



SUDOKU #011 


5 

2 




9 

3 






7 


1 



5 



6 




8 


1 


9 


2 

1 







7 

4 


5 

6 







7 

8 


4 


9 


8 




5 



2 



1 


7 






5 

8 




3 

7 


| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

| Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

| membingungkan pada awalnya. i 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

| angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com 


@lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































ANEKA RAGAM 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


FILOMIN 


1 


4 

1 



1 

6 

1 




1 



1 


1 





4 

1 




1 






1 

2 

1 

7 

1 

3 



6 


1 

3 

1 









7 

1 

3 

1 

5 


1 




1 


1 ! 


5 


3 


1 


1 

4 






1 






6 

1 


1 

3 





8 

3 

1 


4 




1 


1 



1 


3 


1 


5 



O #011 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 



TEKA TEKI SILANG #011 

MENDATAR 

I 1. Pasar amal. 4. Sesuai sebagaimana adanya. 7. Gagasan. 8. Yang, j 
i 9. Kayu arang. 11. Dikte. 14. Serangga penghisap darah. 16. Cara; 

| taktik. 18. Yaitu. 19. Rapi. 21. Gelembung atau menjadi besar berisi 
i cairan. 22. Hemat. 25. Akur dan damai. 28. Panggilan kepada nenek, j 
; 29. Institut Teknologi Tekstil. 30. Mengalirkan; mengarahkan. 

1 31. Tahap; fase. 

|MENURUN 

i 1. Terlau lembek; terlalu lunak. 2. Tentara yang mengurus per- j 
I senjataan dan perlengkapan. 3. Nyata; berwujud. 4. Pajak; cukai, j 
I 5. Jauh di sana. 6. Meresap benar; mendala. 10. Kekasih yang tercinta, j 
i 12. Tidak dapat berbuat apa-apa. 13. Peresuaian antara dua benda j 
I atau hal yang berlainan. 15. Selesai. 17. Pengetahuan; kepandaian, j 
j 20. Cabang olahraga beladiri. 21. Pangan dari beras dan santan yang j 
| dibungkus daun pisang. 23. Jalur angkutan yang menghubung- j 
kan dua tempat. 24. Baju atau jubah panjang berwarna hitam. 
26. Kubis. 27. Ginjal 



MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 




KANGPHO $ DRAWA 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas I Drawa: Burung Cenderawasih ; 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Warna asli cenderawasih: 
Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 


Warna kulit: 

Kehangatan, persahabatan, 
dan cinta kasih 



Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho & Drawa! - 


(^Kolibri 


&?xy s —Believe /t or Not! 



The pirst-ever ftiwflua* 

M? mez tfewcER 

cme RROM THE 8 ARK OF 
A wtuow-Ttees 



ImjakimG' 

IVjORE THAN 

Si 8 MILUON T1RE6 AYEAR, 
LEGO' te> THE LAR&E5T 
'TIRE ? ROt?DCER f 



< K1LL MORE WUMANS 
PER YEAR 

I YHAN ANY OTHfcR 
i MAMMAL ^ 


VsJSjf 

www.ripley8.com 


©2019 Riplcy Enterialnment Inc 


9-21 


R^Jey’s-Percaya atau Tidak! 

“Obat pereda rasa sakit dan demam pertama kali terbuat dari kulit 
pohon willow” 

“Membuat lebih dari 318 juta unit ban per tahunnya. Lego merupa¬ 
kan perusahaan yang memproduksi ban terbanyak di dunia ” 

“Kuda Nil membunuh lebih banyak manusia per-tahunnya , 
dibandingkan mamalia lainnya ” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















































































































































































































































































































08 £&Lelemuku 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


3 PesanTokowi 
Saat HUT TNI ke 74 

Presiden Joko Widodo menyam¬ 
paikan amanatnya saat memimp¬ 
in upacara peringatan HUT ke-74 
TNI di Echo Taxi Way, Pangkalan 
TNI AU Halim Perdanakususma, 
Jakarta, pada Sabtu, 5 Oktober 2019. 
Dalam amanatnya, Presiden men¬ 
jelaskan bahwa cita-cita bangsa In¬ 
donesia untuk menjadi salah satu 
kekuatan ekonomi terbesar di dunia 
harus didukung angkatan perang 
yang kuat. Oleh karena itu, angga¬ 
ran belanja akan diarahkan menjadi 
investasi pertahanan. Pemanfaatan 
teknologi tinggi ke depan juga tidak 
bisa ditawar-tawar lagi. “Di dalam 
era yang penuh dengan kemajuan 
teknologi, alutsista yang digunakan 
TNI harus semakin maju dan SDM 
TNI juga harus semakin tangguh, 
semakin adaptif, dan berjiwa sapta 
marga,” kata Presiden Jokowi. 

Dalam kaitannya ini, sebagai pe¬ 
megang kekuasaan tertinggi atas 
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan 
Angkatan Udara, Presiden Jokowi 
memberikan tiga perintah kepada 
para prajurit TNI. Pertama, praju¬ 
rit TNI masa depan harus memiliki 
kemampuan adopsi dan adaptasi 
teknologi baru serta menjunjung 
tinggi kemandirian strategis alutsista 
produk dalam negeri. 

Kedua, prajurit TNI tidak boleh 
lagi terjebak dalam ego matra. Presi¬ 
den menegaskan, TNI harus mampu 
bersinergi dengan kementerian dan 
lembaga seperti Polri, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
Badan Nasional Penanggulangan Ben¬ 
cana (BNPB), dan Badan Keamanan 
Laut (Bakamla). “Ketiga, prajurit TNI 
wajib menjaga kemanunggalan TNI 
bersama rakyat melalui operasi bak¬ 
ti dan program Tentara Manunggal 
Membangun Desa,” ujar Presiden. 



Presiden Jokowi menyampaikan bah¬ 
wa pemerintah terus berkomitmen 
untuk meningkatkan profesionalisme 
TNI. Pemerintah juga telah menam¬ 
bahkan 60 jabatan perwira tinggi baru 
untuk mengoptimalkan peran prajurit. 

Selain itu, pemerintah saat ini juga 
sedang melakukan harmonisasi ran¬ 
cangan Peraturan Presiden tentang 
Organisasi TNI yang akan menam¬ 
bah lebih dari 450 posisi baru untuk 
perwira berpangkat Kolonel dan 
300 lebih posisi baru untuk perwira 
tinggi TNI. Pemerintah juga terus 
menambah jumlah alutsista untuk 
memenuhi target kekuatan pokok 
minimum tahap kedua. 

Menurut Kepala Negara, pemerintah 
terus berusaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi 
prajurit TNI. Di samping itu, anggaran 
pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 


triliun akan dinaikkan menjadi lebih 
dari Rp 131 triliun di tahun 2020. 

“Pemerintah terus mengupayakan 
kredit perumahan untuk prajurit hing¬ 
ga jangka waktu 30 tahun dan akan 
meningkatkan tunjangan kinerja TNI 
menjadi 80 persen di tahun 2020. Dir¬ 
gahayu TNI! Teruslah menjadi tentara 
profesional dan teruslah menjadi ke¬ 
banggaan rakyat,” tandasnya. (R01) 

4 Polisi Tewas di Paris 

Seorang pejabat kepolisian di Par¬ 
is mengatakan empat polisi Perancis 
tewas, Kamis (3/10) dalam serangan 
dengan pisau di dalam markas besar 
kepolisian pusat.Juru bicara serikat 
polisi Loic Travers mengatakan kepa¬ 
da para wartawan bahwa penyerang 
adalah karyawan yang bekerja di da¬ 
lam markas besar kepolisian Paris, 
dekat katedral Notre-Dame. 

Travers mengatakan serangan itu 
tampaknya telah dimulai di kantor 
penyerang dan berlanjut di loka¬ 
si di lingkungan kantor polisi itu. 
Penyerang akhirnya ditembak mati 
oleh polisi lainnya. Travers men¬ 
gatakan dia tidak bisa berspekulasi 
mengenai motif serangan itu: 

Walikota Anne Hidalgo membenar¬ 
kan “beberapa orang” terbunuh da¬ 
lam insiden tersebut. Belum diketa¬ 
hui motif serangan yang terjadi di 
jantung kota Paris dekat Katedral 
Notre-Dame itu. Namun, Travers 
mengatakan, tersangka penyerang 
tidak pernah menimbulkan masalah 
di tempat kerjanya.(VOA) 

Madona Rencana 
Pindah ke Portugal 

Alasan Madonna untuk meninggal¬ 
kan Portugis sebetulnya lebih karena Tur 
“Madame X” yang digelar hingga Maret 
2020. Hal ini mengakibatkan ia jarang 
tinggal rumah mewah yang disewanya 
senilai 6 juta dolar AS di Lisbon, Portugal. 

Tidak jelas apakah bintang musik 
pop itu akan hengkang sepenuhnya 
dari Portugal atau hanya pindah ke 
tempat yang lebih menyenangkan 
hatinya di negara tersebut. 

Media-media berita menyebutkan, 
putra Madonna, David, masih berse¬ 
kolah di sana, sementara tur musik Ma¬ 
donna mengharuskannya melanglang 
buana. Kepada wartawan, penyanyi 
berusia 61 tahun itu mengeluh merasa 
kesepian tinggal di Portugal. Namun, 
ia tidak menyesali keputusannya untuk 
menemani David tinggal di sana. 

Meski mendukung hobi anaknya 
bermain sepakbola, Madonna men¬ 
gaku ia hanya menonton David saat 
bermain saja. Kesukaannya pada je¬ 
nis olahraga ini hanya terbatas pada 
kecintaannya pada David. Ini artinya 
Madonna tidak perduli bila saja Piala 
Dunia sedang berlangsung di kota di 
mana ia tinggal. (VOA) 

PM Inggris Ajukan 
Proposal Kompromi Brexit 

PM Inggris mengajukan apa yang 
disebutnya proposal kompromi bagi 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang 
mencakup tidak adanya pengawasan 
di, atau dekat, perbatasan Irlandia. 

Berbicara kepada para anggota par¬ 
tainya, Rabu (2/10), sebelum pem¬ 
bicaraan telepon yang dijadwalkan 
dengan Presiden Komisi Eropa- 
Jean-Claude Juncker, Johnsonmen- 
gatakan, pemerintahnya mengajukan 


rencana yang konstruktif dan masuk 
akal bagi Uni Eropa. Johnson beru¬ 
langkah menyatakan janjinya untuk 
merealisasikan Brexit pada tengat 
waktu 31 Oktober, dan mengatakan 
bahwa sementara Brexit tanpa kesepa¬ 
katan bukanlah hal ia inginkan, Brexit 
seperti itulah yang siap dilakukannya. 

Ia mengatakan, penting untuk 
menyelesaikan Brexit sehingga Inggris 
bisa kembali mengontrol keuangan, 
perbatasan dan undang-undangnya. Ia 
juga mengatakan, lebih dari tiga tahun 
setelah referendum Brexit dilangsung¬ 
kan, yang diinginkan rakyat Inggris 
adalah penanganan masalah itu secara 
tenang dan masuk akal. “Ayo tuntas¬ 
kan Brexit. Kita bisa, kita harus dan 
kita akan,” kata Johnson. 

Para pejabat Uni Eropa menya¬ 
takan kurang tertarik melanjutkan 
perundingan dengan Inggris setelah 
sebuah kesepakatan sebelumnya 
yang dicapai lewat berbulan-bulan 
perundingan ditolak tiga kali oleh 
parlemen Inggris. (VOA) 

India Akan Akhiri 
Penggunaan Plastik 

Pemerintah India pada Rabu (2/10), 
mengumumkan rencana ambisius 
yang ditujukan untuk mengakhiri 
penggunaan plastik sekali pakai da¬ 
lam waktu tiga tahun. 

Chintan Mishra, pejabat Kement¬ 
erian Lingkungan, mengatakan, us¬ 
aha untuk membangkitkan kesada¬ 
ran publik untuk menentang plastik 
sekali pakai dimulai Rabu, pada per¬ 
ingatan hari lahir ke-150 pemimpin 
kemerdekaan Mohandas Karam- 
chand Gandhi, yang juga dikenal se¬ 
bagai Mahatma Gandhi. 

Kebanyakan negara bagian di India 
telah memiliki peraturan mengenai 
plastik sekali pakai. Pemerintah pusat 
telah meminta semua negara bagian 
untuk mengakhiri penggunaannya se¬ 
belum tahun 2022, namun tidak mem¬ 
berlakukan larangan penggunaannya. 

Chitra Mukherjee, direktur uru¬ 
san kebijakan grup periset lingkun¬ 
gan Chintan, mengatakan, sungguh 
mengecewakan bahwa pemerintah 
tidak memberlakukan larangan nasi¬ 
onal. “Produk-produk tertentu seper¬ 
ti pengaduk, cangkir, sedotan dan ke¬ 
masan plastik sangat mudah dilarang, 
karena ada penggantinya dan tidak 
memiliki nilai daur ulang,” katanya. 

Meski demikian usaha ini kemun¬ 
gkinan menghadapi tantangan besar. 
Ribuan pabrik berukuran kecil dan se¬ 
dang yang saat ini memproduksi plas¬ 
tik sekali pakai akan terpaksa tutup 
jika diberlakukan larangan nasional. 

“Sementara ekspor plastik India tidak 
akan terpengaruh, industri domestik 
akan terpukul,” kata surat kabarBusi- 
ness Standard mengutip pernyataan 
Sribash Dasmohapatra, Ketua Dewan 
Promosi Ekspor Plastik India. (VOA) 

Katharine McPhee Bawa 
Lagu Baru David Foster 

Katharine McPhee mengaku senang 
dan bangga akan melangsungkan tur 
bersama suami barunya, David Fos¬ 
ter. David baru-baru ini mengumum¬ 
kan tanggal-tanggal di mana ia akan 
menggelar turnya yang diberi judul 
“An Intimate Evening with David 
Foster: Hitman Tour and McPhee”. 
Katharine McPhee, istri barunya 
akan jadi bintang tamu dalam tur itu. 


Katharine, mantan kontestan 
American Idol, mengaku bangga 
dan senang dengan tur itu. Ia men¬ 
gatakan, David telah berperan sejak 
awal karirnya, dan ia senang diberi 
kesempatan untuk membawakan 
lagu-lagu David dalam tur itu. 

Menurut David, turnya kali ini akan 
mengajak penontonnya mengenal 
lebih jauh perjalanan karir musiknya 
selama 40 tahun terakhir. 

Pasangan suami istri baru ini juga 
akan bekerjasama dalam sebuah aca¬ 
ra khusus di jaringan televisi PBS. 
Pada acara itu, Katharine akan mem¬ 
bawakan lagu baru David yang ber¬ 
judul “Something to Shout About” 
yang akan ditampilkan dalam per¬ 
tunjukan musikal Betty Boop. 



David telah benyak menciptakan 
lagu-lagu populer yang dibawakan 
penyanyi-penyanyi ternama seperti 
Whitney Houston, Chaka Khan, dan 
Toni Braxton. (VOA) 

Demonstran Honekone 
Gelar Doa Bersama 

Ratusan orang melangsungkan kegia¬ 
tan doa bersama, Rabu (2/10), di luar 
gedung sekolah pelajar yang ditembak 
oleh polisi anti huru-hara dalam protes 
anti-Beijing sehari sebelumnya. 

Rekaman video menunjukkan, seo¬ 
rang polisi sedang memegang senja¬ 
ta dan kemudian menembak pelajar 
berusia 18 tahun itu di dada dalam 
jarak pendek ketika pelajar itu ber¬ 
siap menyerang polisi itu dengan 
pentungan logam. Aksi penembak- 
kan itu menandai untuk kali perta¬ 
ma polisi Hong Kong menggunakan 
peluru sungguhan sejak demonstrasi 
dimulai Juni lalu. 

Kepala polisi Hong Kong, Stephen 
Lo mengatakan, tindakan polisi itu 
dapat dibenarkan karena polisi tersebut 
mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. 

Dalam demonstrasi Rabu (2/10), 
polisi anti huru-hara menembakan 
gas air mata dan meriam air. Sejum¬ 
lah demonstran berusaha melindungi 
diri dengan menggunakan payung. 
Para demonstran membalas aksi poli¬ 
si dengan melemparkan bom bensin 
rakitan dan melakukan aksi pemba¬ 
karan di sejumlah tempat. 

Pelajar yang terluka itu dilaporkan 
kini berasa dalam kondisi stabil di 
sebuah rumah sakit di Hong Kong. 
Para demonstran yang berkumpul di 
luar gedung sekolahnya, Rabu (2/10), 
membawa poster-poster dan foto-fo¬ 
to yang menunjukkan aksi penem- 
bakkan itu. Bentrokan kekerasan 
antara demonstran pro-demokra- 
si dan pasukan keamanan Hong 
Kong menodai peringatan 70 tahun 
berkuasanya Partai Komunis di Chi- 
na yang dilangsungkan luar biasa 
meriah di Beijing, Selasa. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


Korut dan AS 
Bahas Nuklin di Swedia 

Para pejabat Amerika Serikat dan 
Korea Utara tiba di pinggiran Stock- 
holm, Swedia, Sabtu (5/10), untuk 
memulai perundingan nuklir. Pe¬ 
rundingan ini dilakukan sebagai 
upaya untuk mengakhiri kebuntuan 
selama berbulan-bulan. 

Pertemuan itu akan menjadi pem¬ 
bicaraan tingkat kerja formal perta¬ 
ma sejak pertemuan Presiden AS, 
Donald Trump, dan pemimpin Ko¬ 
rea Utara, Kim Jong Un, pada bulan 
Juni. Mereka sepakat untuk memu¬ 
lai kembali perundingan yang macet 
setelah gagalnya pertemuan puncak 
di Vietnam pada Februari. 

Polisi telah menutup jalan-jalan 
yang menuju tempat pertemuan yang 
menghadap Laut Baltik di Pulau Lid- 
ingo itu. Di tempat ini lah delegasi 
yang dipimpin oleh Perwakilan Khu¬ 
sus AS untuk Korea Utara, Stephen 
Biegun, dan Korea Utara, Kim Myong 
Gil, diperkirakan akan bertemu. 
(VOA) 

Kondisi Ekonomi AS 
Berkembang Baik 

Bank Sentral Amerika Serikat, The 
Federal Reserves (The Fed), menga¬ 
takan ekonomi AS terus bergerak 
meskipun menghadapi tantangan. 
Demikian dikatakan Gubernur The 
Fed, Jerome Powell, Jumat (4/10). 

“Meskipun tidak semua orang 
sepenuhnya berbagi peluang ekonomi 
dan ekonomi menghadapi beberapa 
risiko, secara keseluruhan itu, seperti 
yang saya katakan, berada di kondisi 
yang baik. Tugas kami adalah untuk 
tetap di sana selama mungkin, “ kata 
Powell seperti dilansir dari Reuters. 

The Fed memotong suku bunga un¬ 
tuk pertama kalinya pada bulan Juli, 
setelah tidak melakukannya lebih 
dari satu dekade. Kebijakan tersebut 
berulang pada bulan September yang 
dianggap sebagai “asuransi” terhadap 
risiko terhadap kondisi ekonomi. 

Pertumbuhan pekerjaan AS mening¬ 
kat moderat pada bulan September 
dan tingkat pengangguran juga men¬ 
galami penurunan mendekati level 
terendah dalam 50 tahun terakhir. 
Departemen Tenaga Kerja melapor¬ 
kan hal tersebut pada hari Jumat, se¬ 
hingga menghapus adanya kekhawa¬ 
tiran terjadinya resesi. 

Investor saat ini melihat sekitar 
80% kemungkinan The Fed akan 
kembali memangkas suku bun¬ 
ga dengan seperempat persentase 
poin lagi pada pertemuan kebija¬ 
kan berikutnya pada 29-30 Okto¬ 
ber. Demikian menurut analisis 
kontrak dana berjangka Fed yang 
disusun oleh CME Group. (VOA) 

Saudi Sikapi Gencatan 
Pemberontak Yaman 

Arab Saudi menyatakan meman¬ 
dang positif seruan gencatan senjata 
pemberontak Houthi Yaman yang 
didukung Iran, dua pekan setelah 
pemberontak menyatakan mereka 
menghentikan serangan drone dan 
misil terhadap kerajaan itu. 

Deputi Menteri Pertahanan Sau¬ 
di Khalid bin Salman, Jumat (4/10) 
menulis di Twitter bahwa “gencatan 
senjata yang diumumkan Yaman di¬ 
pandang positif oleh kerajaan.” 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dalam serangkaian cuitan, bin Sal¬ 
man menuduh Iran menggunakan 
Yaman “untuk memajukan kepent¬ 
ingannya sendiri” dan mengatakan 
Yaman harus bangkit bersama Saudi 
dalam menghadapi Iran. 

Pengumuman gencatan senjata 
Houthi pada bulan September itu 
muncul sepekan setelah mereka 
mengaku bertanggung jawab atas 
serangan misil dan drone terhadap 
fasilitas minyak penting Saudi. Kera¬ 
jaan Saudi menuding Iran berada di 
balik serangan, tuduhan yang diban¬ 
tah Teheran. 

Konflik antara pemberontak dan 
koalisi militer pimpinan Saudi di 
Yaman telah menewaskan puluhan 
ribu orang. (VOA) 

PBB Mintra Venezuela 
Hentikan Kekerasan 

Satu panel pakar di Organisasi Bu¬ 
ruh Internasional meminta pihak ber¬ 
wenang Venezuela menghentikan ke¬ 
kerasan, ancaman dan berbagai bentuk 
“agresi” lainnya terhadap pekerja dan 
pengusaha yang menentang pemerin¬ 
tahan Presiden Nicolas Maduro. 

Komisi beranggotakan tiga orang 
di badan PBB itu, yang mempersatu¬ 
kan negara, pengusaha dan pekerja, 
mengeluarkan seruan itu setelah suatu 
penyelidikan diluncurkan pada Maret 
tahun lalu atas pengaduan yang sem¬ 
ula diajukan delegasi terdiri dari 33 
pengusaha pada pertengahan 2015. 

Seruan itu muncul setelah para ang¬ 
gota komisi bertemu dan mewawanca¬ 
rai para pengadu, saksi mata dan yang 
lain-lainnya dari sektor publik dan 
swasta, baik di Venezuela maupun di 
Jenewa, di mana ILO bermarkas. 

Suatu pernyataan dari ILO yang 
dikeluarkan hari Jumat (4/10) 
menyebutkan komisi mendesak pe¬ 
merintah “agar memastikan situasi 
yang bebas dari kekerasan, ancaman, 
persekusi, stigmatisasi, intimidasi 
atau bentuk agresi lainnya.” (VOA) 


SMS Ungkap Penyelidikan 
Melawan Trump 



Diplomat senior AS mendesak Pres¬ 
iden Ukraina Volodymyr Zelenskiy 
untuk meluncurkan investigasi yang 
diminta Presiden AS Donald Trump 
terhadap lawan politiknya, Joe Biden, 
dan putranya, demikian isi SMS yang 
dirilis hari Kamis (4/10) oleh para 
penyelidik Kongres AS. 

Investigator Demokrat di DPR 
merilis SMS itu setelah mewawan¬ 
carai mantan utusan khusus AS un¬ 
tuk Ukraina, Kurt Volker pada hari 
Kamis, selama hampir 10 jam. 

SMS itu mengungkap diskusi an¬ 
tara Volker dan dua diplomat AS 
lainnya mengenai cara menangani 
permintaan Presiden Trump untuk 
menyelidiki Biden, yang berpotensi 


menjadi lawan Trump dalam pemilu 
2020, dan putra Biden, Hunter. 

Salah satu diskusi itu memperlihat¬ 
kan Volker menulis kepada seorang 
ajudan senior Zelenskiy, menjanjikan 
presiden yang baru terpilih itu per¬ 
jalanan ke Washington sebagai imbal¬ 
an bagi investigasi yang dilakukan. 

Trump menekan Zelenskiy un¬ 
tuk melakukan investigasi dalam 
percakapan telepon 25 Juli, yang 
memicu pengaduan seorang pel¬ 
apor rahasia. Pengaduan itu akhirn¬ 
ya memicu penyelidikan pemakzu¬ 
lan oleh DPR terhadap Trump. 

Presiden Trump menuduh Biden 
menyalahgunakan jabatannya un¬ 
tuk menekan Ukraina agar menarik 
diri dari penyelidikan kriminal yang 
mungkin dapat melibatkan Hunter. 

Trump dan sekutu-sekutunya tidak 
merilis bukti apapun yang menun¬ 
jukkan Biden dan anaknya itu terli¬ 
bat dalam suatu aktivitas ilegal. 

Biden, seorang mantan wakil 
presiden, dengan lantang membela 
reputasinya. Penyelidikan pemak¬ 
zulan oleh DPR yang dikuasai par¬ 
tai Demokrat telah muncul sebagai 
krisis politik terbesar Trump sejak ia 
menjabat pada Januari 2016. 

Trump telah membantah keras 
melakukan pelanggaran. Ia berulang 
kali menyebut percakapan telepon¬ 
nya dengan Zelenskiy “sempurna.” 
Sambil menyerang para pengecamnya 
sebagai “pengkhianat” dan menuduh 
upaya “kudeta” untuk menyingkir¬ 
kannya dari jabatan. (VOA) 

Sekolah Akan Sanksi 
Pelajar SMK Pendemo 

Menteri Pendidikan dan Kebu¬ 
dayaan, Muhadjir Effendy, Jumat 
(4/10) meminta sekolah tidak mem¬ 
beri sanksi drop out atau mengel¬ 
uarkan pelajar yang terlibat dalam 
demonstrasi dari sekolah. Menurut 
Muhadjir, sekolah dan dinas pendi¬ 
dikan lebih mengutamakan pendeka¬ 
tan yang mendidik pada para pelajar 
yang terlibat demonstrasi. Muhadjir 
menegaskan para pelajar berusia 
belasan tahun yang terlibat dalam 
demonstrasi itu masih dilindungi 
oleh UU Perlindungan Anak. 

“Tidak boleh itu ada siswa dikelu¬ 
arkan dari sekolah. Tidak boleh. Lha 
anak-anak yang nggak sekolah aja 
disuruh masuk sekolah kok. Masak 
siswa yang sudah masuk sekolah di- 
auruh keluar alias di-drop out. Jadi, 
pendekatannya harus pendidikan. 
Akan kita sisir nanti, yang belum 
benar akan kita luruskan. Rata-ra¬ 
ta dinas di daerah tingkat propinsi 
atau kabupaten/kota sudah paham 
kok harus merespon seperti apa. 
Kalau ada yang salah, ya cuma satu 
atau dua saja. Intinya ya tidak boleh 
ada yang main sanksi untuk mas¬ 
alah unjuk rasa itu,” jelas Mendik- 
bud Muhadjir. 

Berdasarkan informasi yang di¬ 
himpun, polisi mengungkap keterli¬ 
batan para pelajar SMK dalam aksi 
demonstrasi di berbagai daerah. 
Di Solo, seorang pelajar SMK Neg¬ 
eri diperiksa karena diduga kuat 
menyerang dan melukai sejum¬ 
lah polwan dengan menggunakan 
ketapel berpeluru kelereng. Pelajar 
tersebut sempat diperiksa polisi dan 
dikenai wajib lapor. Di Purworejo, 
dua pelajar SMK dikeluarkan dari 


09 flsLelemiiku 


sekolahnya karena terbukti terli¬ 
bat aksi demonstrasi dan memba¬ 
wa senjata tajam. Namun, sekolah 
membantah telah mengeluarkan 
mereka dan menyatakan itu mer¬ 
upakan permintaan orang tua mer¬ 
eka. Disebutkan bahwa sebelumnya, 
juga dua pelajar tersebut memiliki 
rekam jejak sering tidak menaati 
tata tertib sekolah. (VOA) 


Makna Pertemuan 
Duterte dan Putin 



Pertemuan Presiden Filipina Ro- 
drigo Duterte, pekan ini dengan 
Presiden Vladimir Putin di Rusia 
mengisyaratkan minat Moskow un¬ 
tuk memainkan peran yang rumit 
namun persuasif dalam sengketa 
kedaulatan atas Laut China Selatan 
yang kini didominasi oleh China 
dan Amerika Serikat, kata para pa¬ 
kar di kawasan tersebut. 

Duterte mengunjungi Rusia pada 
1 hingga 5 Oktober ini, antara lain 
untuk berbicara dengan Putin 
mengenai peningkatan kerjasama 
keamanan dan pertahanan. Dalam 
keterangan lain yang dimuat situs 
Internet kantor presiden Filipina 
disebutkan bahwa Duterte mengun¬ 
jungi bandara di pangkalan militer 
Vnukovo di Moskow, Rabu. 

Rusia mungkin menawarkan un¬ 
tuk menjual senjata ke Filipina, 
setelah berhasil menjual senjata ke 
negara-negara Asia Tenggara lain¬ 
nya yang mengklaim wilayah laut 
seluas 3,5 juta kilometer persegi itu, 
kata para pakar. Penjualan senjata 
Rusia ke Filipina akan mengurangi 
pengaruh militer AS di laut tersebut, 
tetapi belum ditangani dalam cara- 
cara yang menghindari pelemahan 
Beijing, teman Moskow selama pu¬ 
luhan tahun ini, jelas pakar. 

Aaron Rabena, peneliti di 
Asia-Pacific Pathways to Progress 
Foundation yang berbasis di Ma¬ 
nila mengatakan, Rusia mengang¬ 
gap pengaruh AS di Filipina sangat 
luas. Menjual senjata ke Filipina 
efektif memajukan pengaruh poli¬ 
tik Rusia, jelasnya. China mungkin 
akan mengkhawatirkan jenis senja¬ 
ta yang didapat dari Rusia serta di 
mana senjata itu akan digunakan. 
Kalau digunakan di Laut China Se¬ 
latan, maka China akan memper¬ 
tanyakannya, lanjut Rabena. 

Brunei, China, Malaysia, Taiwan, 
Vietnam dan Filipina mengklaim 
seluruh atau sebagian wilayah 
Laut China Selatan. China, yang 
mengklaim 90 persen wilayah itu, 
telah mengambil posisi memimpin 
dalam bidang militer dan teknologi 
selama dekade terakhir ini, men¬ 
dorong pihak yang lebih lemah 
meminta bantuan asing, sering 
kali dari Amerika Serikat. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










OPINI 


10 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Jam Karet dan Penanaman Budaya Keija Kemenkeu (Bagian I) 

Oleh: PujiLinggaswara 


Dari Redaksi... 



pertanggungjawaban tu. Beta bicara ini sebab 
selama ini pemdes su seng bicara barang ini lai 
ke masyarakat. Dong su seng mau kastau warga 
kalau anggaran ini dipakai untuk peruntukkannya. 

La kalo beta nonton di TV, kades-kades di Jawa 
sana, bisa pakai untuk bangun jalan berkilo-kilo 
meter, buat perkebunan modern bersama, dirikan 
listrik dan saluran air bersih desa. Mangapa pem¬ 
des di kepulauan ini seng kreatif macam mereka? 

Kalo beta mo bilang, selama ini di Tanimbar su 
seng ada bukti fisik yang bilang kalau dana desa 
biking masyarakat bangga. Sebab bentuk pem¬ 
berdayaan saja su asal kasi ke mereka-mereka 
yang jadi langganan dan masyarakat tertentu 
saja yang bisa nikmati wang tersebut. 

Dana desa itu harusnya habis untuk berday¬ 
akan dan bangun desa yang selama ini masih 
miskin, bukan malah bikin kaya raja-raja kacil di 
desa-desa. Dana desa harusnya bikin banyak hal 
yang baik dan bermanfaat untuk kepentingan 
masyarakat desa, bukan untuk kepentingan satu 
orang atau satu kelompok sa. 

Selain itu, beta ada mo bilang satu hal lai. Saat 
ini orang-orang yang pung tugas buat drainase 
di Kota Saumlaki harusnya bisa capat-capat kerja 
dan fokus untuk selesaikan masalah banjir yang 
biasa terjadi pas musim hujan nanti. Sebab pas 
musim karing seperti ini waktu yang pas untuk 
mereka bongkar tanah dan biking saluran air ter¬ 
padu yang bisa mangalir dari tiap rumah-rumah 
sampe ke laut. 

Beta, Rambo ada liat banyak saluran air dari 
jalan poros, pertokoan, perumahan dan sepan¬ 
jang jalan-jalan utama itu ada air yang meluap 
karena seng ada saluran air. Beta pung takut 
kalo pas musim hujan tiba, sampah-sampah 
yang selama ini diam dalam got, kaluar dan tu¬ 
tup jalan raya. 

Barang-barang kecil ini harus jadi perhatian, 
apalagi sama katong pu yang mulia-mulia, ba- 
pa-ibu dewan yang par nanti jabat. Jang bapa ibu 
duduk diam saja la buang muka par rakyat.*** 


Di penghujung rapat, terdengar obrolan antara 
Pemimpin Rapat dengan salah satu peserta rapat. 

“Untuk menindaklanjuti hasil rapat ini, segera dib¬ 
uat undangan rapat minggu depan ya” ujar Pemimp¬ 
in Rapat. “Rapat nanti diadakan jam berapa pak?” 
tanya peserta rapat. Kemudian Pemimpin Rapat 
menyampaikan agar rapat diadakan mulai pukul 
09.00. “Baik pak, kalau begitu di undangan kami tulis 
rapat dimulai pukul 08.00” pungkas peserta rapat. 

“Kenapa begitu?” tanya Pemimpin Rapat kehe¬ 
ranan. Dengan santai peserta rapat tersebut beru¬ 
jar : “sudah menjadi kebiasaan orang sini pak”. 

Jam Karet 

Potongan pembicaraan di atas menunjukkan 
bahwa betapa tindakan abai terhadap waktu di¬ 
anggap wajar dan sepertinya sudah mendarah 
daging pada sebagian besar warga Saumlaki dan 
Kepulauan Tanimbar pada umumnya. Kebiasaan 
tersebut tidak hanya terjadi pada acara formal ke¬ 
dinasan, untuk acara seperti resepsi pernikahan 
dan pesta lainnya kejadian tersebut sangat sering 
dijumpai. Sebagai contoh, jadwal resepsi pernika¬ 
han pada undangan tertulis mulai pukul 19.00 dan 
jangan kaget apabila resepsi baru dimulai pukul 
20.00 bahkan bisa jadi dimulai pukul 21 . 00 . 

Pemakluman atas keterlambatan tersebut sering 
dinamakan dengan istilah jam karet. Merujuk 
kamus besar bahasa Indonesia, jam karet memi¬ 
liki arti: waktu tidak tepat, terlambat dari waktu 
yang telah ditentukan (dalam rapat, pertemuan, 
dan sebagainya). Karena sudah menjadi kebiasaan, 
jam karet dapat pula diartikan diterimanya konsep 
“elastisitas waktu” yaitu waktu yang telah ditentu¬ 
kan bukan merupakan sesuatu yang pasti. Waktu 
tersebut dapat dimundurkan sesuai keinginan (di¬ 
analogikan seperti karet yang dapat direnggang¬ 
kan) yang menandakan kepastian waktu berkisar 
pada masa waktu yang telah ditentukan tersebut. 

Suatu kebiasaan apabila terjadi terus menerus dan 
dibiarkan maka akan naik pangkat menjadi budaya 
bagi diri seseorang atau kelompok. Kebiasaan men¬ 
gulur-ulur waktu dan tidak menghormati waktu 
tentunya tidak baik, bahkan dapat menimbulkan 
dampak buruk bagi orang lain ataupun kepada ko¬ 
munitas tertentu. Di era persaingan bebas saat ini, 
kebiasaan jam karet akan menghalangi produktivi¬ 
tas kerja (kontra produktif). Hal tersebut tentunya 
akan sangat merugikan diri sendiri dan menjad¬ 
ikannya tertinggal dari orang atau pihak lain. 

Kenapa Jam Karet menjadi Kebiasaan? 

Fenomena jam karet yang sudah membudaya 
tentunya menjadi semakin subur karena pen¬ 
garuh-pengaruh tertentu. Diramu dari berbagai 
sumber, dan berdasarkan pengamatan di lingkun¬ 
gan masyarakat sekitar, jam karet setidaknya 
dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut: 

Pertama, Perilaku Pemimpin Masyarakat. Di 
berbagai daerah, ditemui kebiasaan seorang Pemi¬ 
mpin atau Pemuka Adat yang hadir pada suatu 


acara setelah masyarakatnya atau bawahannya su¬ 
dah hadir dan lengkap. Kebiasaan tersebut meski¬ 
pun dapat menaikkan derajat atau wibawa pemi¬ 
mpin, tetapi secara tidak sadar akan menyuburkan 
praktek jam karet. Mengapa dapat menyuburkan? 
Karena setiap masyarakat dan bawahan yang ter¬ 
lambat tersebut tidak merasa bersalah karena pada 
akhirnya mereka selalu hadir lebih awal dibanding 
pemimpin atau pemuka adat mereka. 

Kedua, Anggapan bahwa jam karet adalah bu¬ 
daya. Karena praktek jam karet sudah dianggap 
budaya, maka semua pihak akan memaklumi 
jam karet. Adanya anggapan tersebut semakin 
menyuburkan kebiasaan jam karet. Seseorang 
yang sebelumnya terbiasa menghargai waktu, ke¬ 
tika menjumpai atau melakukan kegiatan dengan 
orang atau kelompok jam karet, tentu akan terpen¬ 
garuh dan turut melakukan budaya tersebut. 

Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Keuangan 

Kementerian Keuangan sebagai pionir refor¬ 
masi birokrasi di Indonesia memiliki nilai-nilai 
dan budaya kerja yang secara masif ditanamkan 
pada pegawainya. Adapun nilai-nilai yang dianut 
oleh Kementerian Keuangan adalah Integritas, 
Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesem¬ 
purnaan. Integritas memiliki makna bahwa setiap 
pegawai Kementerian Keuangan merupakan prib¬ 
adi yang berpikir, berkata, berperilaku dan bertin¬ 
dak dengan baik dan benar serta memegang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Nilai Profesional memiliki makna bahwa setiap 
pegawai Kementerian Keuangan adalah mereka 
yang bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompe¬ 
tensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan 
komitmen yang tinggi. Sedangkan nilai Integritas 
memiliki makna bahwa setiap pegawai Kementeri¬ 
an Keuangan dalalam bekerja senantiasa memban¬ 
gun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis den¬ 
gan para pemangku kepentingan, untuk menghasil¬ 
kan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 

Nilai selanjutnya adalah Pelayanan, memili¬ 
ki makna bahwa setiap pegawai Kementerian 
Keuangan senantiasa Memberikan layanan yang 
memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 
yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat dan aman. Terakhir, nilai yang dia¬ 
nut adalah Kesempurnaan yang memiliki makna 
bahwa setiap pegawai Kementerian Keuangan 
senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala 
bidang untuk menjadi dan memberikan yang ter¬ 
baik. (bersambung ke edisi berikutnya) 

Penulis adalah Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi 
dan Kepatuhan Internal KPPN Saumlaki, Tanim¬ 
bar, Maluku 

Disclaimer :Tulisan ini merupakan opini pribadi 
dan tidak mewakili pandangan organisasi 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S, Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


SAMBUNGAN 


“Metode pekerjaan secara gotong 
royong, kerjasama secara terpadu dan 
lintas sektoral, waktunya satu bulan 
dan bertempat di Desa Bomaki dan 
Desa Lermatang,” kata dia. 

Sementara itu, melalui amanat Bupati 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) Tanimbar, Piterson Rangko- 
ratat, SH mengatakan Pemerintah Ka¬ 
bupaten (Pemkab) Tanimbar member¬ 
ikan apresiasi yang sangat tinggi pada 
kegiatan yang berbasis kegotong-roy- 
ongan untuk kesejahteraan bersama. 

Ia menambahkan bahwa TMMD tel¬ 
ah banyak memberikan pelajaran ber¬ 
harga tentang semangat membangun 
bangsa dimana bukan hanya memban¬ 
gun sarana fisik bagi masyarakat desa, 
tetapi juga membangun rasa percaya 
diri masyarakat agar mampu mengelo¬ 
la potensi yang dimiliki. 

“TMMD telah banyak memberikan pe¬ 
lajaran berharga, betapa penting dan luar 
biasanya semangat membangun bangsa 
dan secara fisik pelaksanaan TMMD tahun 


ini difokuskan untuk membangun rumah 
layak huni Saya berpesan kepada seluruh 
masyarakat agar selalu berpartisipasi guna 
mendukung dengan baik pelaksanaan 
TMMD ke 106 Tahun 2019 ini’’ pesannya. 

Selepas upacara, acara berlanjut den¬ 
gan penandatanganan naskah serah 
terima proyek TMMD dan penyerah¬ 
an peralatan kerja oleh Inspektur up¬ 
acara, Sekda Rangkoratat. 

Pekerjaan fisik di Desa Bomaki akan 
dikerjakan sebanyak 6 Unit rumah 
dengan ukuran panjang 7 meter (m) 
dan lebar 5m kepada keluarga Salva- 
torus Batbual, Kasianus Fenanlampir, 
Agapitus Lamere, Alexsius Kelyaum, 
Yohanis Blia dan Maria Olinger. 

Pembuatan Jamban sebanyak 17 
unit dengan ukuran panjang 2m dan 
lebar l,5m kepada keluarga Wensis- 
laus Fenanlampir, Mesianus Lamere, 
Yacob Laiyan, Firgibertus Guruma- 
da, Simon Laiyan, Gabriel Saklaresy, 
Petrus Laiyan, Melanus Timpela- 
buan, Yohanis Watumlawar, Fran- 
siskus Olinger, Fransiskus Lamere, 
Karel Saklaresy, Matheos Takandare, 


Markus Fasak, Kosmas Tubultenan, 
Fransiskus Saikmat dan Aselmus In- 
gnuan. Sedangkan pembuatan salu¬ 
ran drainase dengan ukuran panjang 
200m, lebar 40cm dan tingga 50cm. 

Sementara untuk Desa Lermatan akan 
dibangun 8 unit rumah dengan ukuran 
panjang 7m dan lebar 5m di keluarga 
Yakob Takndarlele, Yusten Batlolone, 
Apolos Kilanmase, Yusumina Emray, 
Efraim Batmetan, Nikolaus Maskikit, 
Naftali Kulalean dan Niko Maskikit. 

Pembuatan jambat sebanyak 10 
unit dengan ukuran panjang 2m dan 
lebar l,5m kepada keluarga Martin 
Takndarlele, Swingli Leliak, Adolof 
Batlayar, Wilhemus Songutman, 
Lambert Maskikit, Simon Maskikit, 
Niko Laratmase, Sarah Batlolone, 
Petrus Lelemase dan Alowisius Wa¬ 
tumlawar. Sedangkan pembuatan 
saluran drainase dengan panjang 
300m, lebar 40cm dan tinggi 50cm. 

Selain Dandim Rahmad Saerodin, 
S.I.P. beserta Istri dan Sekda Rangkoratat, 
hadir pada acara itu Kasrem 151/Binaiya, 
Letkol Inf Dedy W Sitanggang, Kapolres 




Maluku Tenggara Barat (MTB) AKBP 
Andre Sukendar, S.IK, Danlanal Saumla- 
ki, Letkol Laut (P) Hartanto, M.Tr.Hanla 
beserta Istri, Dansatradar 245 / Nifinasb- 
ulur Letkol Lek Gatot Waseso, ST, M.Pol, 
Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, 
Frenkie Son Laku, SH. 

Kasdim 1507/ Saumlaki, Mayor Inf 
Ibrahim Soulisa berserta istri, Dank- 
ima Yonif 734/ SNS Kapten Inf Asten 
Simarmata, Dansubdenpom 2-3/ 
Saumlaki Kapten CPM Roni. W.B. 
SH, Staf ahli Bupati bidang politik 
hukum dan pemerintahan Mesak 
Rahandikus, S.pd, Asisten III bidang 
administrasi umum Bambang Eko 
Priyanto, S.Pd. Para Pimpinan Satu¬ 
an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
lingkup Pemkab Tanimbar, para pen¬ 
gurus Persit Chandra Kirana Kodim 
1507/Saumlaki, Jalesenastri Korcab 
III Cab IX Lanal Saumlaki dan Pia Sa- 
tradar 245/Nifmasbulur, para Pemer¬ 
intah Desa (Pemdes) Lermatan dan 
Bomaki, Tokoh Amaga (Toga), To¬ 
koh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh 
Adat (Todat) dari kedua desa. (L01) 


Lahan... 

spekulan bisa dituntut masyarakat,” un¬ 
gkap Fatlolon pada Jumat (4/10) siang. 

Dikatakan pihaknya sudah menyam¬ 
paikan hal ini ke manajemen Inpex Masela, 
sebab dampak dari spekulasi lokasi pem¬ 
bangunan kilang Blok Masela berdampak 
pada penjualan tanah secara besar-besaran 
di beberapa desa di Tansel, yang paling me¬ 
nonjol adalah di Desa Lermatan 

“Kita malahan sudah bicarakan den¬ 
gan orang nomor satu inpex saat saya ke 
Jakarta, namun sampai sekarang belum 
ada hasil apa-apa. Kita sudah minta tapi 
sampai saat ini Inpex belum pasang patok 
Padahal kalau kita (pemda) sudah tau pa¬ 
toknya itu di sini atau disitu, sudah tentu 
kita lakukan persiapan,” ungkap dia. 

Bupati melanjutkan upaya pemerintah 
daerah hanya sebatas memberikan imbau¬ 
an agar para pemilik tanah dapat menjual 
tanah tidak dengan harga rendah. 

Sebab selama ini pihaknya telah 
melakukan upaya-upaya sosialisasi 

Pengukuhan... 

seluruh unsur stakeholder di keca¬ 
matan masing-masing yang sesuai 
dengan visi dan misi Bupati Tanimbar, 
Petrus Fatlolon, SH., MH dan Wakil 
Bupati (Wabup), Agustinus Utuwaly, 
S.Sos, yaitu mewujudkan masyarakat 
Kepulauan Tanimbar yang sehat, cer¬ 
das, berwibawa dan mandiri. 

“Saya ucapkan apresiasi atas jasa dan 
pengabdian ibu-ibu dalam mengem¬ 
bangkan PAUD yang berkualitas dan 
unggul. Ayo saatnya kita bergandeng 
tangan dalam menyiapkan program 
layanan PAUD yang unggul dan kreatif 
menuju Tanimbar yang cerdas,” harap¬ 
nya di Gedung Kesenian Saumlaki, Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Kemudian, Bupati Fatlolon pun men¬ 
gucapkan selamat menjalankan tugas 
yang mulia itu kepada kesembilan bunda 
PAUD tersebut dan berjanji bahwa pi¬ 
haknya akan selalu mendukung semua 
program yang dijalankan demi untuk 
mencerdaskan generasi emas Tanimbar. 

“Tugas ibu-ibu memang berat karena 
sesungguhnya masa depan kabupaten ini 
ada di bunda PAUD sekalian, maju terus 
dan pantang mundur. Kami akan selalu 
dukung program PAUD dari ujung Se- 
laru hingga ujung Molu Maru,” tutup dia 

Selepas pengukuhan kesembilan bunda 
PAUD Kecamatan, acara berlanjut dengan 


melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, 
kepala desa dan pihajk lainnya untuk 
menghimbau warga agar menunggu 
penetapan pasti lokasi pembangunan 
Kilang LNG Inpex Masela dan dijual ke¬ 
pada pihak-pihak yang berkepentingan, 
sehingga mereka tidak rugi. 

“Pemda selama ini hanya menghimbau 
masyarakat untuk tidak menjual tanah 
mereka dengan harga yang murah. Itu ada¬ 
lah hak dari masyarakat dan pemda tidak 
memiliki hak untuk membatasi, namun 
hanya menghimbau Apalagi jika sudah ada 
sertifikatnya Itu hak mereka’ ujar Fatlolon. 

Ia melanjutkan, pada 2018 lalu dir¬ 
inya telah menyerahkan sebanyak 280 
sertifikat tanah kepada masyarakat Le¬ 
rmatang, dan 208 sertifikat tanah pada 
masyarakat Matakus. Ia mengaku kha¬ 
watir, sertifikat tersebut telah dijual ke pi¬ 
hak lain yang ingin meraup keuntungan 
besar dari rencana pembangunan Kilang 
LNG yang hingga saat ini, bahkan belum 
ditentukan secara jelas lokasinya. (L01) 

lomba apresiasi bunda PAUD Kepulauan 
Tanimbar yang diikuti oleh seluruh bun¬ 
da PAUD Kecamatan, diantaranya Ny. 
Andjela Emanrati sebagai Bunda PAUD 
Kecamatan Selaru, Ny Joice Sainuka se¬ 
bagai Bunda PAUD Bunda PAUD Keca¬ 
matan Wuarlabobar, Ny. H. Laisina sebagai 
Bunda PAUD Kecamatan Wermaktian, 
Ny. Bibiana Fenanlampir sebagai Bunda 
PAUD Kecamatan Wertamrian. 

Selanjutnya, Ny Elisabeth Serang sebagai 
Bunda PAUD Kecamatan Fordata, Ny. 
Fely Sabono sebagai Bunda PAUD Ke¬ 
camatan Nirunmas, Ny. S. Lambiombir 
sebagai Bunda PAUD Kecamatan Kor- 
momolin, Ny. Maria Desa sebagai Bunda 
PAUD Kecamatan Molu Maru dan Ny. 
Welma R. Sabono sebagai Bunda PAUD 
Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut). 

Menurut Kadispendikbud, Drs. Her- 
man Yoseph Lerebulan lomba itu dilaku¬ 
kan untuk memberi apresiasi kepada 
seluruh bunda PAUD se-Tanimbar. 

“Rata-rata saya lihat dari program ibu- 
ibu sudah bagus, banyak pelajaran yang 
menjadi masukan buat kami dan akan di¬ 
diskusikan lebih banyak lagi Hal-hal yang 
menyangkut anak-anak kita ini bukan saja 
tugas Dispenbud tetapi tugas kita semua. 
Sejak anak mulai lahir kita harus praktek¬ 
kan tiga hal pokok, yaitu menanam, mem¬ 
baca dan menabung untuk menciptakan 
karakter anak yang baik” papar dia (L02) 


Tanimbar... 

pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam mema¬ 
suki pendidikan yang lebih lanjut. 

“PAUD memiliki peran yang strat¬ 
egis dalam pengembangan sumber 
daya manusia Indonesia, secara khu¬ 
sus di Tanimbar ini dan sebagai wadah 
untuk memaksimalkan pencapaian 
tumbuh kembang anak, sehingga ke¬ 
lak mereka akan menjadi modal pem¬ 
bangunan yang berdaya saing tinggi,” 
kata dia saat mengukuhkan sebanyak 
sembilan bunda PAUD Kecamatan 
se-Tanimbar pada Selasa (1/10). 

Menurut Joice belum semua anak- 
anak usia dini di Tanimbar menikmati 
dan mengenyam pendidikan di PAUD, 
maka dirinya meminta adanya partisi¬ 
pasi dari semua stakeholder baik dari 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab), 
para bunda PAUD, tokoh masyarakat, 
tokoh adat, tokoh perempuan, para 
pemuda dan masyarakat untuk sepa¬ 
kat bahwa PAUD sangat memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
rangka pembentukan karakter anak. 

Ia mengungkapkan beberapa hal 
yang masih menjadi pekerjaan rumah 
bagi pihaknya untuk terus bersin¬ 
ergi dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dispenbud) Tanimbar, 
yaitu untuk meyakinkan para orang 
tua yang kurang adanya pemahaman 
dan kewajiban untuk menyekolahkan 
anak di PAUD dan lebih memilih un¬ 
tuk langsung menyekolahkan anak 
pada tinggat Sekolah Dasar (SD), bi¬ 
aya masuk PAUD yang masih relatif 
tinggi dibandingkan SD dan honor 
guru PAUD yang harus dikaji kembali. 

Petai... 

“Saya imbau kepara seluruh pen¬ 
umpang Pelni untuk membeli tiket 
jauh-jauh hari, jangan tunggu sampai 
kapal sudah tiba di pelabuhan baru 
beli tiket. Itu yang kita hindari,” imbau 
dia pada Kamis (3/10). 

Manuhuwa menambahkan bahwa 
pihaknya sendiri selalu memberikan 
pelayanan yang terbaik dengan menge¬ 
luarkan jadwal kapal setiap satu bulan 
lebih awal dari keberangkatan agar 
terhindar dari berebut tempat tidur 


“Hal-hal ini merupakan pekerjaan 
rumah bagi kami selaku bunda paud 
untuk bisa bersinergi bersama-sama 
dengan Pemkab, melalui Dispend- 
ikbud. Mengapa sampai bisa terjadi 
demikian, rata-rata kami lihat hampir 
semua desa ada anak usia dini yang ti¬ 
dak disekolahkan di PAUD, di semua 
desa ada. Jadi belum 100 persen semua 
anak usia dini dibawah tujuh tahun itu 
disekolahkan di PAUD,” ungkapnya. 

Joice menambahkan dirinya akan 
melakukan evaluasi terhadap kinerja 
para bunda PAUD, kemudian ia me¬ 
minta agar bunda PAUD Desa dapat 
melakukan monitoring ke PAUD 
minimal satu kali dalam seminggu 
dan begitu pula dengan bunda PAUD 
Kecamatan dalam satu kali dalam se¬ 
bulan. Hal tersebut dilakukan dengan 
tujuan para bunda PAUD dapat men¬ 
getahui kondisi nyata dari cara belajar 
dan mengajar, fasilitas sekolah hingga 
sarana dan prasarana dari PAUD serta 
sebagai masukan kepada dinas terkait. 

Ia pun berharap pada penerimaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
kedepannya bisa tersedia formasi un¬ 
tuk guru PAUD yang dapat menam¬ 
bah kuota guru PAUD di Bumi Duan 
Lolat yang hingga tahun 2019 berjum¬ 
lah 38 guru berstatus PNS dan 29 guru 
berstatus kontrak daerah di sebanyak 
131 PAUD dimana dua sekolah PAUD 
yang sudah berstatus sekolah negeri. 

“Semoga di tahun berikutnya, mun¬ 
gkin tahun depan dan tahun-tahun 
yang akan datang ada formasi untuk 
guru PAUD Karena kita punya guru 
PAUD masih kurang. Bagaimana kita 
mau meningkatkan kualitas PAUD 
ini, salah satunya dengan guru PAUD 
yang berkualitas,” tutup Joice. (Lll) 

apalagi menggunakan jasa pihak yang 
mencari keuntungan. Ia juga meminta 
jika para penumpang menemukan ada 
penumpang lain yang menempati tem¬ 
pat tidur yang tidak sesuai di tiket, maka 
langsung saja melaporkan hal tersebut 
kepada pihak security kapal. 

“Penumpang yang punya tiket 
itu nanti dia bisa langsung lapor 
ke kapal nanti orang kapal yang 
arahkan, yang penting dia berhak 
mendapatkan tempat sesuai dengan 
nomor seat di tiket,” tutupnya. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 jfcLelemuku 


7 OKTOBER -13 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Gempa Susulan Mencapai 1,000 Kali 




Lokasi Gempa 


24 km Timurlaut Ambon 


/. a Wilayah Dirasakan (Skala MMI): 
II Ambon 


AMBON - Gempa susulan masih 
terus dirasakan warga Maluku pas- 
cagempa M 6,5 yang terjadi pada 26 
September lalu. BMKG mencatat 
sampai dengaan Senin pagi tadi 
(7/10), pukul 03.00 WIT, lebih dari 
1.000 gempa susulan terjadi. 

Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) mengiden¬ 
tifikasi 1.149 kali gempa susulan 
dan 122 di antaranya dirasakan oleh 
warga. Dini hari tadi (7/10), pukul 
02.15 WIB, gempa M 3,4 dengan 
kedalaman 10 km masih terjadi 
dan dirasakan warga. Pusat gempa 
tersebut berada di laut sekitar 24 
km timur laut Ambon. Namun de¬ 
mikian dilihat dari rangkaian gempa 
susulan, frekuensi cenderung turun. 

Data BPBD Provinsi Maluku per 
6 Oktober 2019, pukul 18.00 WIT 
mencatat total penyintas berjumlah 
134.600 jiwa, dengan rincian Ka¬ 
bupaten Maluku Tengah (Malteng) 


90.833 jiwa, Seram Bagian Barat 
(SBB) 37.787 dan Kota Ambon 
5.980. Sementara itu, korban 
meninggal dunia berjumlah 37 jiwa. 

Sementara itu, jumlah kerusakan 
rumah mencapai 6.344 unit den¬ 
gan tingkat kerusakan berbeda, dil 
Malteng, rumah rusak berat (RB) 
724 unit, SBB 298 dan Ambon 251. 
Rumah rusak sedang (RS) di Malteng 
mencapai 1.104 unit, SBB 469 dan 
Ambon 253, sedangkan rusak ringan 
(RR) di wilayah Malteng 2.238, Am¬ 
bon 654 dan SBB 353. 

Pos Komando (Posko) Penanganan 
Darurat Bencana Gempa di setiap 
wilayah terdampak masih melaku¬ 
kan upaya penanganan darurat di 
lapangan. Beberapa tantangan ma¬ 
sih dihadapi oleh personel yang ber¬ 
tugas di masing-masing kabupaten/ 
kota. Sebaran titik penyintas tidak 
terfokus pada kelompok-kelompok 
besar sehingga menyulitkan tenaga 


personel kesehatan dalam memberi¬ 
kan pelayanan medis. Di sisi lain, ke¬ 
butuhan personel kesehatan masih 
sangat dibutuhkan, seperti dokter 
umum, bidan dan perawat, apoteker 
dan tenaga psikososial. 

Penanganan darurat di sektor kes¬ 
ehatan tidak hanya memberikan 
pelayanan medis tetapi juga memas¬ 
tikan gizi terpenuhi pada kelompok 
rentan, kesehatan reproduksi, distri¬ 
busi obat dan pencegahan serta pen¬ 
gendalian penyakit. Di sisi lain, pen- 
angana juga dilakukan di sektor lintas 
seperti pendidikan, penanganan dan 
perlindungan penyintas, ekonomi, 
sarana dan prasarana serta logistik. 

Sehubungan dengan penanganan 
darurat yang berakhir pada 9 Oktober 
nanti, BNPB masih terus memberikan 
pendampingan kepada pemerintah 
daerah setempat dan memastikan 
pelayanan kepada warga terdampak 
dilakukan dengan baik.. (L01) 


Kesaktian Pancasila 

SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
memimpin jalannya upacara Hari 
Kesaktian Pancasila Tahun 2019 
dengan tema ‘Pancasila Sebagai 
Dasar Penguatan Karakter Bangsa 
Menuju Indonesia Maju Dan Baha¬ 
gia pada Selasa (1/10). 

Upacara tersebut berjalan dengan 
penuh hikmat dan lancar di Lapa¬ 
ngan Apel Gedung Kewarbotan, 
Jalan Arafura, Kelurahan Saumlaki, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel). Turut hadir dalam upacara itu 
Wakil Bupati (Wabup) Tanimbar, 
Augustinus Utuwaly, S.Sos, Sekretar¬ 
is Daerah (Sekda) Piterson Rangko- 
ratat, SH, Para Staf Ahli Bupati, Para 
Asisten Setda, Para Pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 
Unit Kerja lingkup Pemerintah Ka¬ 
bupaten (Pemkab) Tanimbar. 

Hari Kesaktian Pancasila adalah hari 
nasional di Indonesia. Ini terjadi setelah 
peristiwa Gerakan 30 September yai¬ 
tu insiden dimana Partai Komunis 
yang bertentangan dengan ideologi 
Pancasila membunuh 6 jenderal ser¬ 
ta beberapa orang lainnya. Hal ini 
berhasil diredam TNI sehingga dina¬ 
makan Hari Kesaktian Pancasila. (L02) 

Ilngei Butuh Perhatian 

ILNGEI - Jalan utama menuju tiga 
desa di utara Kecamatan Tanimbar 
Selatan menjadi sorotan warga. 

Lantaran beberapa pemuda Desa 
Unglei melakukan pungutan sukarela 
kepada pengendara jalan setelah mere¬ 
ka melakukan penambalan jalan yang 
menurun dan cukup curam tersebut 
dengan campuran semen dan pasir. 
Menurut Sekaes Ilngei, Stanislaus Setitit, 
aksi para pemuda dari klub bola Onile 
tersebut untuk mengikuti kegiatan olah¬ 
raga futsal antar pemuda di Lolurun. 

itu dilakukan oleh para pemuda den¬ 
gan diketahui oleh kami, pemdes. Namun 
kami tidak memberikan sepucuk surat 
apapun sebab kegiatan itu bisa ditafsirkan 
sebagai pungli,“ ujar dia pada Kamis (3/10). 

Namun ia berharap agar jalan tersebut 
sebagai objek utama masalah yang ha¬ 
rus diperhatikan. “Semoga tahun depan 
jalan utama kita ini diperbaiki pemda 
dengan aspal yang baru. Sehingga akses 
ke Desa Kabiarat, Ilngei dan Wowon- 
da semakin lancar,“ tutup dia. (L02) 


Selamatkan Penyu di Batas Negeri, Selamatkan Laut Tanimbar Berseri 


OLILIT - Sekdis Fasilitas Pangkalan 
TNI AL (Faslanal) Markas Besar An¬ 
gkatan Laut (Mabesal), Kolonel Laut 
(T) Suwardi dan Direktur PT. Matra 
Naluri Muda, Hj. Burhadi Herman- 
syah melakukan lepas liar penyu di 
Dermaga Pangkalan Angkatan Laut 
(Lanal) Saumlaki pada Rabu (2/10). 

Aksi pelepasan penyu ke habitatnya 
tersebut dilakukan dengan imbauan 
’Selamatkan Penyu di Batas Negeri 
dan Selamatkan Laut, Tanimbar Bers¬ 
eri’. Menurut Kolonel Suwardi melalui 
aksi itu, pihaknya mengajak seluruh 
masyarakat Tanimbar untuk turut 
melestarikan hewan langka dan su¬ 
dah dilindungi oleh Undang-Undang 
(UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Ha¬ 
yati dan Ekosistemnya dimana pelaku 
perdagangan baik penjual dan pembeli 
satwa dilindungi seperti penyu bisa 
dikenakan hukuman penjara selama 5 
tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. 

“Perlu kita ketahui bahwa penyu ter¬ 


masuk hewan langka yang dilindungi, 
penyu dilepaskan kembali sehingga 
habitatnya tidak punah. Ini dilakukan 
untuk anak dan cucu kita juga,” ajak 
dia di Dermaga Kayu Lanal Saumlaki. 

Hal senada pun disampaikan oleh Di¬ 
rektur PT. Matra Naluri Muda Herman- 
syah sambil melepaskan penyu yang 
diperoleh dari tangkapan masyarakat 
yang ingin mengkonsumsi daging 
penyu tersebut. “Mari kita bersama-sa¬ 
ma selamatkan penyu dari habitatnya, 


jangan lagi kita tangkap untuk dimakan. 
Biarkanlah penyu ini bertambah ban¬ 
yak dan dapat dilihat juga oleh anak dan 
cucu kita nanti,” tambahnya. 

Selain Kolonel Suwardi dan Di¬ 
rektur Hermansyah, aksi pelepasan 
penyu ke habitatnya itu pun diiku¬ 
ti oleh Kadis Faslan Lantamal IX 
Letkol Laut (KH) Jamaluddin dan 
Letkol Laut (T) Endang Subianto 
(Duk Matai) bersama Perwira Staf 
dan Personil Lanal Saumlaki. (L02) 



SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH melepas sebanyak tujuh dokter 
pada Rabu (2/10) yang telah men¬ 
jalankan tugas selama satu tahun di 
Bumi Duan Lolat. 

Ia memberikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan ucapan ter¬ 
ima kasih atas pengabdian yang su¬ 
dah diberikan oleh seluruh dokter 
dalam melayani masyarakat Tanim¬ 
bar hingga ke pelosok desa. Kemudi¬ 
an Fatlolon pun berharap dari ketu¬ 
juh dokter tersebut dapat kembali 


melayani masyarakat di daerah yang 
berbatasan dengan Australia itu. 

“Sungguh sudah ada karya emas 
yang dilakukan di Tanimbar yang 
adalah karya yang sangat berman¬ 
faat bagi masyarakat di Bumi Duan 
Lolat Karena itu patut saya ucapkan 
terima kasih,” ucap Fatlolon. 

Ketujuh dokter, yang terdiri dari dr. 
Joe Jesica Meindy Latuary, dr. Connie 
Anggreani Thimateus, dr. Vania Levi- 
na Polanit, dr. Midun, dr. Brenda Nela 
Edith Pelealu, dr. Desi Susma Ayu 
Lestari dan dr. Tama Natalia. (L01) 


Bupati Fatlolon Lepas 7 Dokter 



Cari Tiket Pulang 

KULONPROGO - Kontingen Saka 
Bahari dari Lanal Saumlaki yang 
mengikuti wisata perkemahan pe¬ 
lataran IX Sail Nias Tahun 2019 lalu 
melakukan aksi penggalangan dana 
pembelian tiket kembali ke Saumlaki. 

Menurut salah satu peserta, Mathil- 
da Samponu, pihaknya mengalami 
kendala keuangan atau anggaran 
yang tidak mencukupi. Kemudian 
kontingen melakukan penggalan¬ 
gan dana melalui penampilan tarian 
tradisional di hadapan para peserta 
perkemahan di Kulon Progo yai¬ 
tu bumi perkemahan Saka Bahari 
se-Kota Jogiakarta yang sebelumnya 
terpesona aengan penampilan Saka 
Bahari Lanal saumlaki ai puncak 
perayaan Sail Nias. 

“Semoga kejadian yang menimpa 
kami tidak terulang kepada teman- 
teman atau ade ade-ade kami yang 
lain, sampai kami harus mencari 
dana dengan cara menampilkan seni 
budaya, karena sebenarnya budaya 
kami bukan untuk diperjual belikan, 
tapi karena keadaan kami lakukan 
agar perjalanan ke Tanimbar bisa 
lancarT harap Mathilda melalui 
rilis dari Lanal Saumlaki. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










